TABLOID MINGGUAN - EDISI NO. 15 

TERBIT PADA HARI SENIN 

4 NOVEMBER 2019 

Rpl0.000/eks | 12 Halaman 


SfelLstenmicokim 

Kebanggaan Anak Negeri 



MENUJU 

INDONESIA 

UNGGUL 


Danlantamal IX 
Lepas PenyuTanimbar 



OIILIT - Komandan Pangkalan Utama 
Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan 
Laut (AL) (Danlantamal) IX Ambon, Laksa¬ 
mana Pertama TNI Budi Purwanto, S.T., M.M 
mengimbau kepada seluruh masyarakat, se¬ 
cara khusus para nelayan di Kabupaten Kepu¬ 
lauan Tanimbar untuk menjaga kelestarian 
penyu dihabitatnya pada Sabtu (2/11). 

Saat didampingi oleh Ketua Jalasenastri 
Cabang IX Ambon, Ny. Dhiyah Kusu- 
mawati S. Psi guna melakukan aksi pele¬ 
pasan penyu ke habitatnya di Dermaga 
Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Saum- 
laki yang dilakukan dengan imbauan ’Se- 
lamatkan Penyu di Batas Negeri dan Se¬ 
lamatkan Laut, Tanimbar Berseri’. 

“Imbauan saya terhadap masyarakat 
dan nelayan khususnya di Saumlaki, 
mari kita jaga bersama kelestarian baik 
sumber daya alam yang ada di laut mau¬ 
pun biota-biota, hewan-hewan, ikan- 
ikan yang ada di laut untuk melestarikan 
dari keberadaan mereka,” imbau dia... 

BERSAMBUNG KE HAL.11 

Penutupan TMMD106 
Kodim Saumlaki 

LERMATAN - Komandan Pangkalan 
Utama Tentara Nasional Indonesia (TNI) 
Angkatan Laut (AL) (Danlantamal) IX 
Ambon, Laksamana Pertama TNI Budi 
Purwanto, S.T., M.M menutup kegia¬ 
tan TNI Manunggal Membangun Desa 
(TMMD) ke-106 Tahun 2019 di Desa 
Lermatan, Kecamatan Tanimbar Selatan 
(Tansel), Kabupaten Kepulauan Tanimbar 
pada Kamis (31/10). 

Kegiatan TMMD ke-106 itu dikerjakan 
oleh Komando Distrik Militer (Kodim) 
1507/Saumlaki yang berlangsung selama 
sebulan sejak Rabu (02/10/2019) dan di¬ 
pusatkan di Desa Bomaki dan Lermatan 
dengan menggunakan metode gotong 
royong, kerjasama secara terpadu dan lin¬ 
tas sektoral dengan tema ‘Melalui TMMD 
Kita Wujudkan Percepatan Pembangunan 
untuk Kesejahteraan Masyarakat’. 

Dalam sambutannya, Budi Purwanto 
mengatakan pelaksanaan TMMD tahun 
2019 sendiri dipusatkan di dua lokasi, yaitu 
Tanimbar dan Kabupaten Halmahera Barat 

BERSAMBUNG KE HAL.11 



Stasiun Geofisikake Sekolah 


BACA DI HAL.02 


BRI Saumlaki Serahkan Bantuan Program Peduli Wilayah Khusus 


SAUMLAKI - Dalam rangka mening¬ 
katkan kesejahteraan sosial masyarakat 
dan memperkokoh posisi Bank Rakyat 
Indonesia (BRI) sebagai Bank yang 
selalu berkontribusi positif terhadap 
masyarakat di beberapa wilayah khu¬ 
sus, maka untuk kesekian kalinya BRI 
Cabang Saumlaki di Kabupaten Kepu¬ 
lauan Tanimbar, menyerahkan bantuan 
program BRI Peduli pada Kamis (31/10). 

PT. BRI (Persero) Tbk ingin selalu 
menjadi yang terdepan dalam praktek 
Corporate Social Responsibility (CSR) 


JAKARTA - 25 orang dilan¬ 
tik menjadi anggota Dewan Per¬ 
wakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
Kabupaten Kepulauan Tanimbar 
pada Senin (4/11) pukul 11.00 WIT 
di Gedung Kesenian Saumlaki. 

Ke 25 orang anggota dewan yang 
dilantik ini diantaranya Frengky Lim- 
ber, Jidon Kelmanutu, Virgia Andrea 
Werembinan, Piet Kait Taborat, Nel- 
son Erwin Willem Lethulur, Markus 
Atua, Jeflaun Batlayeri, Deni Darling 
Refualu, Melkhias Seralurin, Ricky 
Jauwerissa, Nikson Lartutur, Richie 
Laurens Anggito, Apolonia Larat- 
mase, Ema Labobar, Ivonilla Krisna 
Sinsu, Otniel Whan Lekruna, Amro- 
sius Rahanwatty, Godlif Siletty, Julianti 
Bungaa Utuwally, Semuel Lilimwelat, 
Erens Yulius Feninlambir, Frederikus 
Deddy Son Titirloloby, Christofol 
Louw, Fredek Y. Kormpaulun, Welem 
Hermanus Pesiwarisa. 

Mereka dilantik dengan Surat Kepu¬ 
tusan (SK) Gubernur Maluku yang 
berdasar pada putusan KPUD Malu¬ 
ku Tenggara Barat (MTB) ke Pemer¬ 
intah Kabupaten (Pemkab) Tanimbar 
dan diteruskan kepada Kementerian 


atau tanggung jawab sosial perusahaan 
untuk memberikan nilai dan manfaat 
yang berkelanjutan bagi pemangku 
kepentingan, saat ini BRI menyerahkan 
bantuan program BRI Peduli Wilayah 
Khusus sebesar Rp200 juta untuk mem¬ 
bantu perbaikan rumah ibadah Gereja 
Stasi Tritunggal Maha Kudus Sifnana di 
Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel). 
Hal tersebut disampaikan oleh Pemimp¬ 
in Cabang BRI Saumlaki, I Ketut Pastika. 

Penyerahan bantuan diserahkan se¬ 
cara simbolis oleh I Ketut Pastika ke¬ 



pada Ketua Panitia Renovasi Gereja 
Stasi, Damianus Lamere dan Ketua 
Dewan Patoral Herman Y. Kelbulan... 


BERSAMBUNG KE HAL.11 



Dalam Negeri (Kemendagri) melalui 
Gubernur Maluku. Murad Ismail. 

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Se¬ 
mentara, Jaflaun Batlayeri menyatakan 
apresiasi kepada pemerintah kabupaten 
yang selama ini telah menjaga terwu¬ 


judnya kehidupan politik yang sehat. 

“Kita bersyukur pembangunann 
daerah saat ini telah memberikan nilai- 
nilai positif berdasar pada Pancasila. 
Ini terlihat dari dilaksanakannya... 

BERSAMBUNG KE HAL.11 


Tenun Maluku Tampil Memukau di Australia 



PERTH - Obsesi Ketua Dewan Kera¬ 
jinan Nasional Daerah (Dekranasda) 
Provinsi Maluku, Widya Pratiwi Mu¬ 


rad Ismail untuk memperkenalkan 
lebih luas tenun ikat asal Kepulauan 
Tanimbar dan Maluku Barat Daya 
(MBD) akhirnya terwujud. 

Tenun ikat hasil kerajinan tangan 
masyarakat Maluku itu kini go in- 
ternational’ dan tampil memukau 
di fashion show dalam ajang Festi¬ 
val Indonesia di Elizabeth Quay, di 
Perth, Australia. Festival yang ber¬ 
langsung tiga hari mulai pada Jumat 
(25/10) itu merupakan kerjasama 
antara Konsulat Jenderal (Konjen) 
Republik Indonesia (RI), dengan 



masyarakat Indonesia di Perth. Salah satu 
tujuan kegiatan ini bertujuan untuk mer¬ 
ayakan keragaman budaya Indonesia, 
sekaligus peringatan 70 tahun hubungan 
diplomatik Indonesia dan Australia... 

BERSAMBUNG KE HAL.11 

Sekapur Sirih dari Rambo 

Selamat untuk para wakil rakyat 
Tanimbar yang baru dipilih. Katong 
berharap bapa dan ibu sekalian yang 
telah dilantik dan diambil sumpah ja¬ 
batan ini dapat memberikan angin... 

BERSAMBUNG KE HAL.10 



Gubernur NTT Diragukan APBD akan Ditambah 


Jokowi Siap ke Tanimbar 


BACA DI HAL.03 


BACA DI HAL.04 


BACA DI HAL.12 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 













































TANIMBAR RAYA 


02 


4 NOVEMBER -10 NOVEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


Stasiun Geofisika Saumlaki Kunjungi Sekolah 


SAUMLAKI - Stasiun Geofisika 
Saumlaki sebagai perpanjangan 
tangan Badan Meteorologi, Kli¬ 
matologi dan Geofisika (BMKG) 
di Kabupaten Kepulauan Tanim- 
bar, melakukan ‘BMKG Goes To 
Schoor di Sekolah Menengah 
Pertama (SMP) Santo Paulus pada 
Senin (28/10) dan SMP Kristen 
Saumlaki pada Sabtu (02/11). 

Menurut Kepala Stasiun 
Geofisika Saumlaki, George F. A. 
Muabuay, S.Si., M.Sc bahwa tu¬ 
juan dari kegiatan tersebut adalah 
untuk melaksanakan sosialisasi 
dan edukasi tentang informasi 
Gempabumi dan tsunami serta 
simulasi kepada para siswa dan se¬ 
belumnya juga sudah dilakukan di 
SMP maupun Sekolah Menengah 
Atas (SMA) di Kecamatan Kor- 
momolin hingga ke Kecamatan 
Tanimbar Selatan (Tansel). 

“Hal ini disampaikan kepada 


para siswa agar mereka dapat me¬ 
mahami informasi gempabumi 
dan Tsunami, serta dapat melaku¬ 
kan evakuasi mandiri,” kata dia. 

Pada kesempatan yang sama 
Kepala Sekolah SMP Santo Paulus 
Saumlaki, Bruno Mampesi, S.Pd 
merasa bangga dan mengucapkan 
terima kasih atas kunjungan yang 
merupakan tindak lanjut dari Se¬ 
kolah Lapang Geofisika (SLG) 
pada bulan September 2019 lalu. 

Ia pun berharap dengan adanya 
kegiatan ini, setiap sekolah yang 
telah dikunjungi dapat memiliki 
pemahaman terkait informasi yang 
dikeluarkan BMKG dan memaha¬ 
mi lebih baik mengenai bencana 
gempabumi dan tsunami, serta tin¬ 
dakan yang perlu dilakukan pada 
sebelum, sesaat dan sesudah gem¬ 
pabumi serta mampu melakukan 
tindakan evakuasi mandiri. 

“Ketakutan yang biasanya dira- 



gempabumi akan sangat berkurang, 
karena telah dipaparkan dengan jelas 


yangharus dilakukanketika gempabu¬ 
mi terjadi,” ungkap Mampesi. (L01) 


Umat Stasi Tritunggal Maha Kudus Sifnana Ziarah ke Kelyotak 


SIFNANA - Perjalanan Ziarah Ro¬ 
hani yang dilakukan oleh sebanyak 
empat belas Rukun dalam Stasi Ge¬ 
reja Tritunggal Maha Kudus Sifnana 
menuju situs bersejarah Kampung 
Tua yang terletak pada bagian timur 
Kota Saumlaki, Kecamatan Tanim¬ 
bar Selatan (Tansel), Kabupaten 
Kepulauan Tanimbar pada Minggu 
(27/10) berlangsung hikmad. 

Ziarah rohani tersebut bertujuan 
menumbuhkembangkan keimanan 
terhadap Yesus Kristus melalui devosi 
khusus sebulan penuh kepada Bunda 
Maria sesuai tradisi Gereja Katolik, 
sekaligus dalam rangka mengenang 
sejarah untuk pertama kalinya Ge¬ 
reja Tritunggal Maha Kudus Sifnana 


dibentuk dan ditakhtakan lewat 
pembabtisan pertama kali 53 orang 
anak di Kelyotak pada tahun 1915 
lalu oleh kedua Misionaris, Mgr. 
Yoseph Klerks dan Mgr. Edduard 
Kappers sebagai orang pertama yang 
menginjakan kakinya di Bumi Duan 
Lolat guna menyebarkan ajaran Ka¬ 
tolik pada tahun 1910 silam. 

Ketua Dewan Pastoral Stasi (DPS) 
Tritunggal Maha Kudus Sifnana, 
Herman Yoseph Kelbulan saat mem¬ 
berikan ketetangan tentang prosesi 
ziarah mengatakan, program ziarah 
rohani tersebut awalnya digagas oleh 
Pastor Paroki, Yan Alubwaman ber¬ 
sama DPS Gereja Tritunggal Maha 
Kudus Sifnana serta Pemerintah 
Desa Sifnana untuk setiap tahun¬ 
nya secara rutin melakukan ziarah 
menuju situs bersejarah tersebut. 

“Disana telah dibangun sebuah 
Kapel sebagai tempat berdoa oleh 
seorang tokoh asal Desa Sifnana, 


Mathias Malaka dan sebuah arca 
Bunda Maria juga ditakhtakan 
di sana. Untuk itu, dalam rangka 
pengembangan iman umat maka 
setiap tahunnya umat melakukan 
Ziarah setiap bulan Oktober yang 
mana, pada bulan tersebut menjadi 
bulan puncak ibadah dan devosi ke¬ 
pada Bunda Maria,” tutur Kelbulan. 

Ia menjelaskan, prosesi ziarah rohani 
oleh sebanyak empat belas Rukun 
menuju lokasi Kampung Tua Kelyotak 
dilakukan subuh dinihari pukul 05.00 
WIT. Lokasi start yang bertempat tepat 
di depan monumen bersejarah Wetole 
sebagai tempat pendaratan pertama 
kapal kedua Misionaris pembawa aja¬ 
ran Katolik di Bumi Duan Lolat dan 


rombongan ziarah kemudian bergerak 
menuju Kelyotak sambil melakukan 
devosi khusus kepada Maria. 

Setibanya rombongan ziarah di 
lokasi Kelyotak lanjut Kelbulan, 
peziarah kemudian mengikuti 
prosesi Misa Kudus yang dipimpin 
oleh Pastur Simon Petrus Matruty, 
Pr dan dilanjutkan dengan makan 
patita bersama kalangan umat stasi 
serta prosesi penyembahan. 

“Makna dari berziarah adalah ber¬ 
sama Ibunda Maria sebagai Ibu Tu¬ 
han menuju tujuan kehidupan yang 
utama, yakni Yesus Kristus. Dibalik 
itu, sifat kerendahan hati yang dia¬ 
jarkan Yesus adalah strategi yang 
tepat untuk memenangkan segala 
pertarungan, karena kerendahan 
hati adalah satu sikap yang dapat 
mengatasi segala sesuatu permas¬ 
alahan. Kerendahan hati menembus 
segalanya,” ungkap Pastur Simon 
Petrus Matruty dalam khotbahnya. 


Menurutnya yang juga menjabat 
sebagai Wakil Uskup Diosis Am- 
boina, prosesi tersebut merupakan 
kegiatan Ziarah untuk mengisi bu¬ 
lan Rosario. Dalam tradisi Umat Ka¬ 
tolik, setiap bulan Rosario, ada saat 
dimana Umat Katolik harus berzi¬ 
arah sambil berdoa Rosario guna 
menghormati Bunda Maria seka¬ 
ligus berdoa kepada Tuhan melalui 
perantaraan Bunda Maria untuk 
maksud-maksud kita terutama ke¬ 
hidupan sebagai umat beriman. 

“Per Mariam et Jesum yang berarti 
menuju Yesus melalui Bunda Maria 
adalah istilah yang sering kita den¬ 
gar. Semakin banyak mendekatkan 
diri dengan Maria sebagai Ibu Ye¬ 
sus, maka semakin dekat pula den¬ 
gan keselamatan,” ungkap pastur. 

Dalam kesempatan yang sama, 
Bupati Tanimbar, Petrus Fatlolon, 
SH., MH yang turut mengambil 
bagian dalam prosesi ziarah men¬ 
yambut baik kegiatan prosesi ziar¬ 
ah tersebut. Dirinya mengatakan, 
ziarah rohani merupakan satu hal 
yang luar biasa, sekaligus meng¬ 
himbau Pemerintah Desa Sifnana 
agar selalu menjaga dan mele¬ 
starikan situs bersejarah Kelyotak 
tersebut agar bisa menjadi aset 
berharga secara turun-temurun. 
Dirinya berjanji dalam waktu 
dekat akan memprogramkan pem¬ 
benahan akses jalan menuju Kely¬ 
otak agar bisa dikunjungi bukan 
saja oleh umat Katolik, namun bisa 
dikunjungi oleh seluruh kalangan. 

“Kegiatan ini patut kita tingkatkan 
lagi. Dari tahun ke tahun perlu kita 
giatkan terus. Saya mendukung. 
Kota Tua Sifnana ini harus kita jaga 
dan lestarikan selalu. Saya juga tadi 
menghimbau kepada Kepala Desa 
Sifnana agar selalu jaga dan lestari¬ 
kan situs bersejarah ini. Ini adalah 
aset daerah agar generasi selanjutnya 
dari desa ini bisa tau bahwa mereka 
memiliki aset berharga yakni kam¬ 
pung tua Kelyotak. Saya berharap 
agar tempat ini tidak boleh dipin- 
dahtangankan ataupun dialihfung- 
sikan namun harus tetap menjadi 
aset orang Sifnana yang benar-benar 
harus dijaga,” kata Fatlolon. (L02) 


Giat Sambang Desa 

SAUMLAKI - Bhabinkamtibmas 
Desa Batu Putih Bripka P.Titirloloby 
melaksanakan giat sambang terhadap 
pemerintah Desa Batu Putih pada hari 
Rabu (30/10) bertempat di Desa Batu- 
putih Kecamatan Wermaktian. 

Dalam giat sambang, Bhabinkam¬ 
tibmas tak lupa menyampaikan pe¬ 
san-pesan Kamtibmas serta berdi¬ 
skusi dengan para kaur Pemerintah 
Desa terkait Kamtibmas di desa. Ia 
juga mengajak pemerintah Desa un¬ 
tuk bersama - sama menjaga situasi 
Kamtibmas yang tetap aman. 

Hal senada dilakukan Bhabinkam¬ 
tibmas Desa Ilngei, Kecamatan Ta¬ 
nimbar Selatan, Brigpol E.R.Tutupa- 
ry yang melaksanakan giat patroli 
roda dua di seputar desa. 

Pada saat patroli Bhabinkamtib¬ 
mas menjumpai beberapa anak se¬ 
kolah SM A Ilngei yang tidak pergi 
ke sekolah serta sementara duduk- 
duduk di depan rumah warga. 

Dengan mendatangi para pelajar 
tersebut,Bhabinkamtibmas langsung 
memberikan arahan sekaligus pe¬ 
san-pesan Kamtibmas seperti : Sen¬ 
antiasa memelihara rasa aman dida- 
lam desa; Senantiasa menghindari 
perbuatan melawan hukum. 

Bhabinkamtibmas juga mengajak 
para pelajar tersebut untuk dapat 
kembali kerumah masing - mas- 
ing serta tidak melakukan hal se¬ 
rupa pada besok harinya. (Mil) 

NOMOR PENTING II 

0 Polres MTB 
0918-22033 

0821-1417-1217 (SMS/WA) 

0 Pengaduan Lalu Lintas 
0823-1290-7773 

0 Pengaduan PTSP 
0812-4740-5697 

0 Darurat Bencana BPBD 
0822-4863-8163 

0 RS Fatimah Olilit 
0822-4803-6596 

0 Teknisi PLN Saumlaki 
0822-4803-6596 

0 Damkar MTB 
0821-9836-5288 

0 Geofisika Saumlaki 
0918-22124 



www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 


























TANIMBAR RAYA 


4 NOVEMBER -10 NOVEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


03 fltLelemiilai 


Bupati Ragukan Pernyataan Gubernur NTT 


AMBON - Pernyataan Guber¬ 
nur Nusa Tenggara Timur (NTT) 
Viktor Buntilu Laiskodat, bahwa 
daerahnya akan mendapatkan 
pembagian lima persen dari Par- 
ticipation Interest (PI) 10 persen 
dari gas alam abadi Blok Masela. 
Akhirnya mendapat jawaban yang 
menyejukkan bagi rakyat Maluku. 

Bupati Kepulauan Tanimbar 
Petrus Fatlolon, usai mengantar 
keberangkatan Presiden RI Joko 
Widodo dan Ibu Negara Iriyani 
Joko Widodo, beserta rombongan 
di Bandara Pattimura Ambon, Se¬ 
lasa (29/10) kepada media men¬ 
gungkapkan hasil pertemuan ber¬ 
sama Gubernur Maluku Murad 
Ismail dan para Bupati/Walikota 
di daerah ini dengan petinggi re¬ 
publik ini, yang berlangsung di 
lantai 15 Hotel Santika Ambon. 

Menindaklanjuti hal tersebut, 
dalam rapat yang mulai dari 
pukul 21.00 - 22.30 WIT, turut 
dihadiri Menteri PUPR, Basu- 
ki Hadimuljono, Menteri Per¬ 
hubungan, Budi Karya Sumadi, 
Kepala BNPB, Doni Monardo, 
Gubernur, Murad Ismail, Wakil 
Gubernur, Barnabas Orno, dan 
Bupati/Walikota se-Maluku, 
sebagai pembicara terkait Mi¬ 
gas, mewakili Gubernur, dirinya 
menyampaikan agar PI 10 persen 
yang merupakan hak seutuhnya 
untuk Maluku tidak dibagikan 
dengan provinsi lain. 

“Saya menyampaikan kepa¬ 
da bapak Presiden, terkait in¬ 
formasi ada provinsi lain yang 
meminta porsi PI 10 persen, 
saya menyampaikan, saat ini di 
Maluku sedih mendengar infor¬ 
masi tersebut, karena itu kami 
meminta kepada Bapak Presiden 
agar PI 10 persen tidak dibagikan 
ke daerah lain, mendengar hal 
tersebut, Pak Presiden men¬ 
jawab hanya senyum sambil be¬ 
liau menyampaikan, Pak Bupati 
belum sampai ke saya, dan saya 
akan perhatikan aspirasi dari 
Maluku, artinya bila ada pem¬ 



beritaan bahwa PI 10 persen 
sudah dibagi, saya pikir belum, 
karena semalam saya sudah rapat 
dengan pak Presiden, bila ada 
yang mengusulkan itu sah-sah 
saja, tetapi keputusan terakhir 
acla di bapak Presiden,”tuturnya. 


Lolat ini, mengutarakan dalam 
pertemuan tersebut, Presiden 
menyampaikan beberapa hal, di- 
antaranya terkait meminta pem¬ 
da untuk memastikan lahan lo¬ 
kasi pembangunan fasilitas Blok 
Masela, supaya jangan sampai 


di pusat sesuai aturan 12 mil 
laut, dirinya berharap Presiden 
tidak menyetujui apa yang dis¬ 
ampaikan provinsi lain, biarkan 
hak PI 10 persen diberikan seu¬ 
tuhnya untuk Maluku. 

“Kita berharap tidak ada pem¬ 
bagian, biarkan orang Maluku 
sendiri yang membagi 10 persen 
itu, dan nanti Gubernur yang 
akan menentukan berapa por¬ 
si untuk provinsi Maluku, Ka¬ 
bupaten Kepulauan Tanimbat, 
itu saya serahkan kewenangan 
kepada Gubernur, bila pempus 
menyerahkan ke daerah, pasti 
kita menunggu arahan dari Gu¬ 
bernur,^"tandasnya. 

Orang nomor satu di bumi Duan 


sumber daya manusia (SDM), 
agar masyarakat di sekitar blok 
masela nantinya tidak menjadi 
penonton dirumah sendiri. 

Merespon apa yang disampaikan 
Presiden, jelasnya, untuk lahan 
SKK migas telah menyurati Pem¬ 
da Tanimbar terkait lahan, dan 
pemda sudah menyampaikan lah¬ 
an di pulau yamdena, kecamatan 
tanimbar selatan, seluas 1500 
hektar, kedepan, dalam waktu 
dekat SKK Migas bersama Inpex 
akan datang ke Saumlaki untuk 
menetapklan titik lokasi mana 
yang pasti untuk dingunakan. 

“Prinsipnya pemda mendukung 
dan memastikan penyiapan loka¬ 
si seluas 1500 hektar, untuk lah¬ 


an ini ada dua mekanisme, yaitu 
pinjam pakai dan beli, mengenai 
hal tersebut, tentu diserahkan ke 
Inpex untuk menentukan mana 
yang lebih baik, apakah pinjam 
pakai atau beli,”sambungnya. 

Untuk membatas penjualan lahan 
dengan skala besar, yang dibeli oleh 
pihak-pihak tertentu untuk pem¬ 
bebasan lahan, dirinya menegas¬ 
kan, ada 158 pelepasan lahan yang 
dibatalkan selama tahun 2018, dan 
hal ini akan berjalan di tahun ini. 

Terkait penyiapan SDM, dir¬ 
inya juga telah melaporkan ke 
Presiden, pemda Tanimbar telah 
mengirim lulusan SMA untuk 
studi AKAMigas cepu, dengan 
mengambil jurusan migas, di- 
mana sampai saat ini sudah ma¬ 
suk tahun kedua dengan jumlah, 
96 orang mahasiswa. ‘ Hal ini 
dimaksudkan agar ketika Blok 
Masela beroperasi ada orang ta¬ 
nimbar yang ikut serta dalam op¬ 
erasional tersebut dan tidak saja 
untuk tenaga kasar, kalau bisa 
tenaga skill engineering berasal 
dari daerah setempat,”cetusnya. 

Menindaklanjuti pertemuan 
bersama Presiden, kata Fatlolon 
dalam waktu dekat akan ada ra¬ 
pat di Jakarta untuk membahas 
kelanjutan Blok Masela. 

“Kemungkinan minggu depan, 
tadi Gubernur berpesan, pak Bu¬ 
pati minggu depan ada rapat di 
Jakarta,”tukasnya. 

Tak lupa, dalam pertemuan 
Presiden, dirinya juga mengu¬ 
sulkan beberapa kebutuhan di 
daerah, seperti jaringan internet 
di Tanimbar yang masih lemah 
, demikian pula dengan infras¬ 
truktur dasar yang belum terse¬ 
dia dengan baik seperti jalan dan 
Rumah Sakit. “Ketika nanti blok 
Masela beroperasi dengan jum¬ 
lah tenaga keria antara 30-40 ribu 
orang tentu kita membutuhkan 
sarana-sarana bidang kesehatan 
yang harus memadai, dan beliau 
oerjanji akan menindaklanjuti 
hal tersebut,”pungkasnya. (L02) 


KPPN Saumlaki Rayakan Hari ORI ke 73 


SAUMLAKI - Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Negara (KPPN) 
Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Ta- 
numbar menggelar upacara dalam 
rangka merayakan Hari Oeang Re¬ 
publik Inodnesia (ORI) ke-73 di Ta¬ 
hun 2019 dengan tema ‘Maju Bersa¬ 
ma Tantangan pada Kamis (30/10). 

Kepala KPPN Saumlaki, Ende 
J Surya mengatakan dalam me¬ 
meriahkan ORI yang merupakan 
mata uang pertama yang dimiliki 
RI setelah merdeka dan secara re¬ 
smi beredar pada 30 Oktober 1946 
yang tampil dalam bentuk uang 
kertas bernominal satu sen dengan 
gambar muka keris terhunus dan 
gambar belakang teks UUD 1945, 
pihaknya melakukan banyak ke¬ 
giatan demi terus menumbuhkan 
semangat agar selalu mewujudkan 
visi Kementerian Keuangan, yaitu 
demi kemakmuran masyarakat. 

“Perjuangannya bagaimana uang 
itu bisa diterima dan lancar digu¬ 
nakan sebagai alat pembayaran 


yang sah tentunya di era yang se¬ 
karang tantanganya berbeda den¬ 
gan jaman dulu, seperti mobilitasi 
politik dan sebagainya. Maka per¬ 
juangan kita saat ini tetap seperti 
yang diamanahkan oleh Menteri 
Keeuangan,” papar dia kepada 
awak media di ruang kerjanya. 

Surya menuturkan bahwa KPPN 
Saumlaki sebagai perpanjangan tan¬ 
gan dari perbendaharaan keuangan 
di Tanimbar tetap menjalankan pen¬ 
gawalan membangun negeri yang 
seturut dengan moto Kemenkeu, 
yaitu mengawal Anggaran Pendapa¬ 
tan dan Belanja Negara (APBN) agar 
tetap lancar dan tertib. 

“Tantanganya semakin banyak 
dan kompleks dan tidak hanya in¬ 
ternal dalam negeri luar negeripun 
banyak dan tentunya kppn saum¬ 
laki disini sebagai perpanjangan 
tangan dari kementerian keuan- 
gann dimana daerah punya kewa¬ 
jiban yang sama untuk mewujud¬ 
kan misi tersebut,” tutupnya. (L02) 


Retribusi Parkiran di Jalan Bhineka Lancar 


SAUMLAKI - Kepala Dinas Per¬ 
hubungan Kabupaten Kepulauan 
Tanimbar, Provinsi Maluku, Ju- 
liana Ongirwalu, S.Sos menga¬ 
kui jalannya retribusi parkiran 
di Jalan Bhineka Kota Saumlaki 
yang sudah berjalan sejak Bulan 
Agustus 2019 lalu terpantau lan¬ 
car dan tanpa kendala. 

“Tidak ada halangan yang 
ditemukan di masyarakat. Kita 
juga telah lakukan sosialisasi ke 
para pengusaha dan masyarakat 
waktu ulang tahun pernubun- 
an, sosialisasi keselamatan 
erkedaraan, seleksi supir tel¬ 
adan dan sekaligus kami menso- 
silisasikan peraturan tersebut,” 
kata dia pada Selasa (29/10). 
Juliana mengaku bahwa yang 
dilakukan pihaknya saat ini mer¬ 
upakan uji coba dengan tujuan 
untuk memperlancar arus lalu 
lintas kendaraan, mempercantik 
kota yang sesuai dengan aturan 
Peraturan Daerah (Perda) untuk 


roda empat Rp2 ribu dan roda 
dua Rpl.000. 

Kemudian di tahun 2020 nanti 
dirinya akan mencoba untuk men¬ 
gusulkan Perda tersebut diber¬ 
lakukan di lokasi-lokasi tertentu 
lagi agar mengurangi parkiran 
kendaraan yang sembarangan dan 
bisa mengakibatkan kecelakaan 
serta berpotensi negatif. 

“Ketika tanggal 7 Agustus saya 
ditempatkan di dinas ini, saya 
diskusi dengan teman-teman 
terkait tugas dan fungsi kami 
dan mencoba satu hal ini dulu 
, setiap orang kan punya mim¬ 
pi untuk membuat perubahan. 
Maka itu kami memulai ses¬ 
uatu berdasarkan Perda untuk 
retribusi. Intinya untuk kenda¬ 
raan itu diparkir dengan atur¬ 
an dan tidak mengganggu arus 
lalu lintas, mencegah terjadinya 
kecelakaan, memperindah kota 
dan ada pemasukan pendapatan 
asli daerah juga,” akunya. (L02) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 




























4 NOVEMBER -10 NOVEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


MALUKU RAYA 


Jokowi Janji Akan Tindak Lanjuti Aspirasi APBD Maluku 


AMBON - Presiden Joko Widodo 
(Jokowi) telah bertemu dengan Guber¬ 
nur Maluku Murad Ismail dan Wakil 
Gubernur Barnabas Orno beserta 7 
bupati dan 1 walikota se Maluku di 
Kota Ambon pada Senin (28/10/2019) 
malam. Hal ini dilakukan sebelum 
meninjau posko pengungsi gempa 
bumi pada Selasa (29/10) pagi. 

Dalam pertemuan tersebut, Pres¬ 
iden Jokowi mendapatkan laporan 
terkait penanganan bencana gem¬ 
pa yang melanda wilayah Maluku 
pada 26 September 2019 lalu. Se¬ 
lain itu, Presiden juga mendengar 
aspirasi dari para kepala daerah di 
Maluku, salah satunya terkait An¬ 
ggaran Penerimaan dan Belanja 
Daerah (APBD) Provinsi Maluku. 

“Ya tadi malam saya dengan Pak 
Gubernur, Pak Wakil Gubernur, 
seluruh bupati dan wali kota su¬ 
dah rapat terbatas. Tadi malam 
jam 9 malam sampai jam 10-an. 
Yang disampaikan juga sama sep¬ 
erti yang tadi bapak sampaikan. 
Intinya bahwa APBD provinsi ini 


memang sangat kurang,” ungkap 
Presiden saat berdialog dengan 
warga di posko pengungsi Univer¬ 
sitas Darussalam. 

Untuk menindaklanjuti aspira¬ 
si tersebut, Kepala Negara akan 
langsung menghubungi Menteri 
Keuangan Sri Mulyani. Menurut¬ 
nya, meskipun dirinya sebagai 
Presiden memiliki kewenangan 
untuk membuat kebijakan soal 
fiskal, tetapi pemegang uang nega¬ 


ra adalah Menteri Keuangan. “Jadi 
uangnya yang megang Menteri 
Keuangan, tapi kebijakannya yang 
memutuskan Presiden,” imbuhnya. 

Presiden Jokowi mengaku bahwa 
aspirasi serupa sering ia dengar se¬ 
tiap bertemu dengan kepala daer¬ 
ah. Presiden mengingatkan bahwa 
Indonesia memiliki 34 provinsi 
dan 514 kabupaten/kota sehingga 
APBN pun memiliki keterbatasan. 

“Memang APBN kita juga ada ke¬ 


terbatasan. Tetapi usulan yang tadi 
disampaikan nanti siang akan saya 
telepon langsung kepada Menteri 
Keuangan untuk bisa memberi¬ 
kan perhatian yang lebih kepada 
Provinsi Maluku,” jelasnya. 

Keluhan lainnya yang disam¬ 
paikan kepada Presiden Jokowi yai¬ 
tu terkait infrastruktur seperti jalan 
dan jembatan. Presiden mengakui 
bahwa keluhan tersebut datang dari 
Indonesia bagian timur. Menurut¬ 
nya, ketimpangan antarwilayah di 
Indonesia masih harus diperbaiki. 

“Tetapi sekali lagi, dengan keter¬ 
batasan APBN yang ada, nanti akan 
saya utak-atik sesuai dengan tadi 
yang diusulkan. Insyaallah akan 
segera kita tindak lanjuti,” tandasnya. 

Dalam pertemuan dengan para 
kepala daerah semalam, Pres¬ 
iden Jokowi didampingi oleh 
Menteri Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat Basuki Had- 
imuljono, Menteri Perhubungan 
Budi Karya Sumadi, dan Kepala 
Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana Doni Monarao. (R01) 



Rakemis Tertib Administrasi Kependudukan 


TPID MBD Rumus Strategi Inflasi 


LANGGUR - Pejabat Sekretaris 
Daerah (Sekda) Maluku Tenggara, 
Bernadus Rettob, S.Sos membuka 
Rapat Kerja Teknis Pelaksanaan Ke¬ 
bijakan UU Nomor 24 Tahun 2014, 
PP Nomor 40 Tahun 2019 Dinas 
Dukcapil, bertempat di Guest House, 
Ohoi Ohoililir, Selasa (29/10). 

Dalam Laporan panitia yang dis¬ 
ampaikan Sekretaris Dinas Duk¬ 
capil Kab. Malra, C. Lili Etwiory, 
SH, M.Si menjelaskan bahwa mak¬ 
sud dari pelaksanaan Rakertek ini 
adalah untuk menyatukan pema¬ 
haman terkait dengan perubahan 
regulasi dibidang administrasi 
kependudukan guna terwujudnya 
tertib administrasi kependudukan. 

Peserta Rakertek ini diikuti oleh 80 
orang peserta yang berasal dari 11 Ka¬ 
bupaten/Kota se Provinsi Maluku dan 
Kepala Ohoi di gugus Pulau Kei Kecil. 

Dalam sambutan Bupati, yang 
dibacakan oleh Pj. Sekda, disam¬ 
paikan bahwa Rakertek tersebut 
sekaligus Lounching Penandatan¬ 
ganan Dokumen Kependudukan 
Secara Elektronik di Kabupaten 
Maluku Tenggara Tahun 2019. Ia 
juga menyampaikan bahwa admin¬ 
istrasi Kependudukan memiliki 
nilai strategis untuk penyelengga¬ 
raan pemerintahan, pembangunan 
dan pelayanan kepada masyarakat. 

Oleh Sebab itu data dan informasi 
khususnya tentang Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil harus disiapkan 
dan disajikan secermat mungkin agar 
bisa dimanfaatkan oleh semua pihak 
yang membutuhkan, maka Rakertek 
ini merupakan momentum yang 
penting dalam memantapkan dan 
meningkatkan kualitas dan kuanti¬ 
tas penerbitan dokumen identitas 
bagi penduduk, serta menyamakan 
persepsi dan pemahaman yang utuh 
dan mendalam dari substansi UU 
Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 
tentang pelaksanaan UU Nomor 23 
Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan sebagaimana telah 
diubah dengan UU nomor 24 tahun 


2013 tentang perubahan atas UU 
nomor 23 tahun 2006 tentang Ad- 
minisrasi Kependudukan dan bidang 
administrasi kependudukan semakin 
penting dan strategis sejak ditertib¬ 
kan dan diundangkan UU nomor 24 
tahun 2013 tentang perubahan UU 
nomor 23 tahun 2006 tentang admin¬ 
istrasi kependudukan. 

Dengan telah diundangkannya UU 
nomor 24 Tahun 2013 serta ditin¬ 
daklanjuti dengan diterbitkannya 
seperangkat regulasi, baik dalam ben¬ 
tuk Peraturan Pemerintah, Peraturan 
Menteri Dalam Negeri maupun Surat 
Edaran Menteri Dalam Negeri. 

Lebih lanjut dikatakan bahwa 
Peraturan-peraturan dimaksud dit¬ 
erbitkan sejalan dengan banyaknya 
hal-hal mendasar dalam pelayanan 
administrasi kependudukan yang 
telah mengalami perubahan dan 
perubahan tersebut semuanya mer¬ 
ingankan beban rakyat. Penerbitan 
peraturan-peraturan tersebut juga 
bertujuan agar pelayanan adminis¬ 
trasi kependudukan dapat berjalan 
secara efektif serta dalam rangka 
melakukan perubahan sikap dan pola 
pikir dari semua jajaran aparat baik 
ditingkat Provinsi maupun daerah. 

Ia menyampaikan bahwa Pidato 
Presiden Republik Indonesia pada 
tanggal 20 Oktober 2019, telah 
menyampaikan untuk menghapus 
Jabatan Eselon III dan IV dan akan 
diganti dengan Jabatan Fungsional 
yang menghargai keahlian dan kom¬ 
petensi, semoga Disdukcapil dapat 
mengantisipasi dengan menerap¬ 
kan Permendagri Nomor 06 Tahun 
2019 tentang Penyesuaian/Inpasing 
kebutuhan dan pelaksanaan Jabatan 
Fungsional Aparatur Sistem Infor¬ 
masi Administrasi Kependudukan. 

Ia berharap agar kualitas pelayanan 
kepada masyarakat di bidang 
kependudukan dan pencatatan 
sipil, baik yang berkaitan dengan 
KTP Elektronik maupun kegiatan 
administrasi kependudukan yang 
lainnya, seperti pelayanan Kartu 
Identitas dapat ditingkatkan. (K06) 


TIAKUR Kabupaten Maluku Barat 
Daya adalah salah satu daerah dengan 
tingkat inflasi tertinggi di Indonesia, 
hal ini dilihat dari tingkat harga jual 
barang yang tinggi. Bertempat di ru¬ 
ang rapat Kantor Bupati, Selasa (22/10) 
dilaksanakan rapat bersama Tim Pen¬ 
gendalian Inflasi Daerah (TPID) ber¬ 
sama Pemerintah Kabupaten Maluku 
Barat Daya yang dipimpin oleh Asisten 
Bidang Administrasi Pemerintahan 
dan Kesejahteraan rakyat, Drs. John N. 
Leunupun dan didampingi oleh per¬ 
wakilan Tim Pengendalian Inflasi Daer¬ 
ah, Manajer Fungsi Koordinasi dan 
Komunikasi Kebijakan Bank Indonesia 
Kanwil Maluku, Rio Khasananda serta 
dihadiri oleh beberapa OPD terkait. 

Dalam diskusi ini, agenda pokok 
yang dibahas adalah faktor-faktor 
penyebab terjadinya inflasi yang cuk¬ 
up tinggi serta merumuskan strategi 
bagaimana sasaran untuk menekan 
dan mengendalikan inflasi di Kabu- 


LANGGUR - Prosesi Ritual Adat 
Pengukahan Agung Renwarin, SH, 
sebagai Raja Kirkes Ke 16 atau 
Rat dalam Bahasa Kei. Penyerah¬ 
an Mandat Raja diserahkan secara 
langsung oleh Raja Kirkes Ibra I Fit 
Ke 15, Hi. Abdul Fagih Renwarin. 

Pengukuhan Raja/Rat terse¬ 
but berlangsung Hikmah den¬ 
gan proses Ritual Adat, yang 
disaksikan langsung oleh para 
Raja/Rat Or Siw Lor Lim, Bupati 
Maluku Tenggara, Wakil Bupa¬ 
ti Malra, Plt. Sekda Malra, Wali 
Kota Tual, Anggota DPRD Malra, 
Ketua DPRD Kota Tual, Dandim, 
Kapolres, Danlanud, Kepala OPD 
Pemkab Malra dan Kota Tual ser¬ 
ta masyarakat Adat Kirkes Ibra I 
Fit. Langgur, Senin (28/10). 

Pada kesempatan tersebut, Bu¬ 
pati Maluku Tenggara M. Thaher 
Hanubun menyampaikan bahwa, 
sebagai seorang Raja merupakan 
cerminan bagi masyarakat, Raja 
harus bijaksana, berpihak kepa- 


paten Maluku Barat Daya. 

“Kendalanya di mana, apakah dari 
pasar, ataukah dari petani, ataukah 
dari akses transportasi, ataukah juga 
dari sekat-sekat birokrasi yang pan¬ 
jang yang sangat berpengaruh terh¬ 
adap tingginya laju inflasi di Kabu¬ 
paten Maluku Barat Daya yang harus 
ditekan”, kata Drs. John N. Leunupun. 

Sementara itu sebelum memaparkan 
materi Rio Khasanda menyampaikan- 
“Kita di sini untuk saling berdiskusi 
dengan bapak ibu sekalian, apa saja 
permasalahan yang dirasakan oleh 
Kabupaten Maluku Barat Daya dalam 
lajunya inflasi, lalu langkah-langkah 
apa saja yang sudah dilakukan”. 

Dengan adanya diskusi dengan Tim Pen¬ 
gendalian Inflasi Daerah ini diharapkan 
dapat membantu dalam merumuskan 
strategi dalam menekan dan mengenda¬ 
likan inflasi yang cukup tinggi di Kabu¬ 
paten Maluku Barat Daya, agar terwu¬ 
judnya masyarakat yang sejahtera. (K07) 


da masyarakat, mampu menjaga 
kearifan dan kata, sehingga selalu 
dirindukan oleh rakyatnya. Raja 
harus tegas dalam menyatakan 
sikap, ketika yang salah adalah 
salah dan yang benar adalah be¬ 
nar kepada masyarakatnya. 

Lebih lanjut, M. Thaher Ha¬ 
nubun mengharapkan kerja sama 
dari para Raja untuk percepatan 
proses pelantikan Kepala Ohoi, 
agar seluruh ohoi yang ada di 
Kabupaten Maluku Tenggara 
memiliki Kepala Ohoi Devinitif, 
sesuai dengan Visi Misi Pemerin¬ 
tah Daerah. “ Hira Ini In Tub Fo 
Ini It Dit Fo It Dit “ adalah ses¬ 
uatu yang harus menjadi pegan¬ 
gan bagi para Raja/Rat, dalam 
menentukan serta merekomen¬ 
dasikan yang berhak untuk 
menjadi Kepala Ohoi. Raja di¬ 
harapkan tidak berpihak kepada 
kelompok tertentu sehingga per¬ 
pecahan tidak terjadi dalam mas¬ 
yarakat,” ucap Hanubun. (K06) 


Pengukuhan Raja Kirkes ke 16 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 












MALUKU RAYA 


4 NOVEMBER -10 NOVEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


05 


JADWAL KAPAL PELNI di PELABUHAN SAUMLAKI - NOVEMBER) 2019 


NO 

NAMA KAPAL 

KAPAL TIBA 

KAPAL BERANGKAT 

PELABUHAN TUJUAN 

KET 



HARI 

TANGGAL 

JAM 

TANGGAL 

JAM 



1 

KM SIRIMAU 

MINGGU 

28 Oktober 

23.00 WIT 

29 Oktober 

02.00 WIT 

KALABAHI-KUPANG-LEWOLEBA-MAUMERE-BAUBAU- 
WANCl-AMBON-SORONG-MANOKWARI (PP) 


2 

KM LEUSER 

RABU 

23 Oktober 

06.00 WIT 

23 Oktober 

08.00 WIT 

TUAL-DOBO-TIMIKA-AGATS-MERAUKE (PP) 




RABU 

20 November 

06.00 WIT 

20 November 

08.00 WIT 





SABTU 

02 November 

12.00 WIT 

2 November 

15.00 WIT 

AMBON-NAMROLE-WANCI-BAUBAU-MAKASSAR- 




SABTU 

30 November 

12.00 WIT 

30 November 

15.00 WIT 

LABUAN BAJO-BIMA-BENOA-SURABAYA (PP) 


3 

KM PANGRANGO 

KAMIS 

24 Oktober 

19.00 WIT 

24 Oktober 

22.00 WIT 

TEPA-MOA-KISAR (PP) 




KAMIS 

7 November 

19.00 WIT 

7 November 

22.00 WIT 





MINGGU 

27 Oktober 

18.00 WIT 

27 Oktober 

22.00 WIT 

BANDA-AMBON 




MINGGU 

10 November 

18.00 WIT 

10 November 

22.00 WIT 





luku, Tim Penggerak PKK (TP-PKK) 
Kota Ambon menoreh prestasi dalam 
Festival Pangan Lokal (FPL) Beragam, 
Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) 
tingkat nasional yang berlangsung di 
Kota Kendari sejak Sabtu, (2/11). 

Kepala Dinas (Kadis) Pertanian 
dan Ketahanan Pangan (DPKP) 
Kota Ambon, Johnny Tupan melalui 
sambungan telepon mengatakan, TP- 
PKK Kota Ambon sebagai Perwakilan 
Provinsi Maluku diikutsertakan da¬ 
lam FPL B2SA tingkat nasional 2019 
pada Cluster Sagu dan berhasil keluar 
sebagai juara pertama pada kategori 
lunchbox B2SA dan juara 3 untuk 
kategori pangan olahan komersial. 

“Sesuai pedoman umum FPL B2SA 
tahun 2019, Provinsi Maluku dalam 
hal ini diwakili oleh TP-PKK Kota 
Ambon berkolaborasi dengan Bidang 
Ketahanan Pangan DPKP Kota Am¬ 
bon telah berproses selama kurang 
lebih 7 bulan secara berjenjang. Dan 


wakilan Provinsi Maluku setelah 
menjadi pemenang FPL B2SA Ting¬ 
kat Provinsi yang diselenggarakan be¬ 
berapa waktu lalu,” kata Kadis. 

Lanjut katanya, TP-PKK Provinsi 
Maluku dengan menu paket lunch- 
box ‘Satukan Rasa yang terdiri dari 



Kuning dan Sirsak Pepaya keluar se¬ 
bagai juara pertama dengan total nilai 
rata-rata 82.19 disusul juara kedua 
dari TP-PKK Kabupaten Natuna 
Provinsi Riau dengan total nilai ra¬ 
ta-rata 81.54 dan juara ketiga ditem¬ 
pati oleh Kabupaten Ponawe Selatan 
Provinsi Sulawesi Tengah dengan to¬ 
tal nilai rata-rata 80.11. 

Dan untuk menu komersil, Provin¬ 
si Maluku menghadirkan menu Sa¬ 
rat Kenari, Bagia Kenari, dan Halua 
Kenari. “Ini prestasi yang luar bia¬ 
sa, dan harus diberi apresiasi. Kerja 
keras yang dilakukan selama 7 bulan 
terakhir berbuah manis bagi Provin¬ 
si Maluku dan terlebih khusus bagi 
Kota Ambon,” ucap Kadis. 

Sementara itu, Walikota Ambon, 
Richard Louhenapessy yang juga 
melalui jaringan seluler memberikan 
apresiasi atas prestasi dari TP-PKK 
Provinsi Maluku yang diwakili oleh 
TP-PKK Kota Ambon. 


yang diraih TP-PKK Kota Ambon 
yang mewakili Provinsi Maluku dalam 
Festival Pangan Lokal B2SA tingkat 
nasional tahun 2019,” kata Walikota. 

Tak lupa Walikota Ambon juga men¬ 
gucapkan terima kasih atas atensi dan 
pembinaan yang diberikan Ketua TP- 
PKK Provinsi Maluku, Widya Ismail 
kepada TP-PKK Kota Ambon selama 
ini. “Terima kasih juga saya sampikan 
kepada Ketua TP-PKK Kota Ambon, 
Ibu Debbie Louhenapessy bersama 
Pokja 3, seluruh staf dan pengurus 
PKK Kota Ambon serta Dinas Per¬ 
tanian dan Ketahanan Pangan Kota 
Ambon yang telah bekerja keras sela¬ 
ma ini,” demikian Walikota. 

Diketahui, FPL B2SA yang ber¬ 
langsung di Kota Kendari Provin¬ 
si Sulawesi Tenggara merupakan 
bagian dari perayaan Hari Pangan 
Sedunia. Kegiatan tersebut ber¬ 
langsung sejak tanggal 2 hingga 
tanggal 5 november 2019. (K02) 


Ambon Jadi kota Kreatif Versi UNESCO 


Malra Siap Bangunan Pulau Terluar 


AMBON - Kota Ambon kini resmi 
tercatat sebagai salah satu Kota Kreatif 
berbasis Musik di dunia versi Perser¬ 
ikatan Bangsa-Bangsa untuk Pendi¬ 
dikan dan Kebudayaan (UNESCO). 

Dikutip dari laman website unesco. 
org, Kota Ambon dan 65 Kota lain¬ 
nya resmi ditetapkan oleh UNESCO 
sebagai kota kreatif di dunia. 

Hal tersebut disampaikan oleh Dir¬ 
jen UNESCO, Audrey Azoulay. 

“Saat ini, total jaringan Kota Kreat¬ 
if UNESCO didunia sebanyak 246 
Kota. Anggota-anggota jaringan 
tersebut berasal dari seluruh benua 
dan wilayah dengan level pendapa¬ 
tan dan populasi yang berbeda,” 
katanya. Lanjut katanya, Kota-kota 
tersebut akan bekerjasama dengan 
misi menempatkan kreativitas dan 
ekonomi kreatif sebagai inti dari 
rencana pembangunan kota dalam 
menjadikan kota tangguh, aman, 
inklusif dan berkelanjutan, sejalan 
dengan agenda PBB 2030 yakni 
pembangunan berkelanjutan. 

Diketahui, untuk tahun 2019, Kota 
Ambon merupakan satu-satunya 
wakil Indonesia yang diakui sebagai 
Kota Kreatif versi UNESCO. 

Sementara itu, Wakil Walikota (Wawa- 
li), Syarif Halder dalam keterangan pers 
yang berlangsung di balaikota, Kamis 
(31/10), menyampaikan terima kasih 
kepada semua pihak yang telah mem¬ 
bantu mewujudkan Ambon sebagai 
Kota Musik Dunia. “Terima kasih ke¬ 
pada semua pihak yang telah memban¬ 
tu mewujudkan Ambon sebagai Kota 
Musik Dunia. Semua ini tidak lepas dari 
sumbangsih baik Ambon Music Office, 
awak media, seluruh Musisi-musisi baik 


yang ada di Kota Ambon maupun musi¬ 
si-musisi berdarah Ambon Maluku yang 
ada diluarj’ kata Wawali. 

Ia menambahkan, menjadi kota musik 
dunia, bukanlah akhir dari semuanya, 
namun sebaliknya menjadi tantangan 
baru bagi Kota Ambon. “Karena kede- 
pan makin banyak tugas-tugas yang 
harus kita selesaikan secara bersama-sa¬ 
ma. Berbagai fasilitas pendukung Am¬ 
bon Kota Musik Dunia akan kita leng¬ 
kapi,” tandas Wawali. 

Ditempat yang sama, Direktur 
Ambon Music Office (AMO), Rony 
Loppies mengatakan, hasil yang di¬ 
capai tidak lepas dari kerja keras 
bersama antara AMO, Pemerintah 
Kota, Bekraf, serta para stakeholder 
lainnya. “Saya bersama para anggota 
AMO lainnya hanya bekerja sesuai 
apa yang dicanangkan Pemerintah 
Kota Ambon dalam menjadikan 
Ambon sebuah kota dengan kuali¬ 
tas internasional yang berada pada 
kondisi jejaring kota kreatif. Ini bu¬ 
kan pekerjaan yang gampang, tapi 
kami sepenuhnya didukung oleh 
berbagai pihak,” kata Direktur AMO. 

Lanjut kata Direktur, sebagai 
catatan, Kota Ambon hanya mem¬ 
butuhkan sekali saja mendaftarkan 
diri dan langsung disetujui dan 
ditetapkan sebagai Kota Kreatif ver¬ 
si UNESCO. “Saat ini tercatat ada 3 
Kota di Indonesia yang ditetapkan 
sebagai Kota Kreatif versi UNESCO, 
antara lain Pekalongan, Bandung 
dan Ambon sendiri,” ucapnya. 

Ronny pun mengakui setelah peneta¬ 
pan, pekerjaan berat menanti, meng¬ 
ingat sistem evaluasi yang dilakukan 
UNESCO setiap 2 tahunnya. (K02) 


LANGGUR - Wakil Bupati Maluku 
Tenggara (Malra) Petrus Beruatwarin, 
Buka Sosialisasi Percepatan Pemban¬ 
gunan Insfrastruktur Pada Pulau-Pu¬ 
lau Kecil Terluar di Kabupaten tersebut. 

Pada kesempatan tersebut, Wakil 
Bupati Malra P. Beruatwarin, men¬ 
yampaikan bahwa seiring dengan 
ditetapkannya Nuhu Yut sebagai Pu¬ 
lau Kecil terluar di Malra, oleh Pemer¬ 
intah Pusat akan ditempuh berbagai 
kebijakan Percepatan Pembangunan 
Infrastruktur yang diurus bersama 
Kementerian Lembaga terkait, terma¬ 
suk Kementerian Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 
sebagai Leading Sektor Percepatan 
Pembangunan di Daerah. Kegiatan 
tersebut berlangsung di Ballrom Hotel 
Vilia. Langgur, Rabu (30/10). 

Beruatwarin menjelaskan bah¬ 
wa, Maksud dan Tujuan Sosialisasi 
terkait percepatan pembangunan 
Infrastruktur Pulau-pulau Kecil 
Terluar adalah untuk Memberikan 
penjelasan tentang manfaat diter¬ 


bitkannya Keputusan Presiden No. 
6 Tahun 2017, yang dapat dilak¬ 
sanakan oleh Kementerian Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi RI. Mengetahui 
sejauh mana kebutuhan Infrastruk¬ 
tur yang perlu mendapat perhatian, 
guna dibangun Pulau-pulau Kecil 
Terluar di Kabupaten Maluku Teng¬ 
gara. Mengetahui potensi, Sumber 
Daya Manusia, dan Sumber Daya 
Alam, yang dimiliki oleh daerah 
pulau-pulau kecil terluar yang dapat 
dikembangkan ke depan. 

Beruatwarin berharap, kegiatan terse¬ 
but dapat meningkatkan pengetahuan 
dan pemahaman semuanya demi 
pengembangan kapasitas SDM Aparatur 
dan menunjang sinergitas dan sinkroni¬ 
sasi program kegiatan antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Daerah. 

Turut hadir pada kegiatan tersebut 
yaitu Direktur Pengembangan Daerah 
Pulau Kecil Terluar dan dari Kemen¬ 
terian Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi RI. (K07) 



www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 










































ANEKA RAGAM 


06 


4 NOVEMBER -10 NOVEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


Untung Rp 30 Juta dari Kerajinan Khas Kaltara 



JAKARTA - Hasil rotan yang 
melimpah di tempat tinggalnya di 
Kalimantan membuat Abdul Haris 
mencari peluang untuk mendapa¬ 
tkan uang. Rotan yang mudah 
didapatkan di daerahnya disulap 
menjadi ragam aksesoris yang apik. 

Haris yang merupakan pemilik 
Ethnic Belanyat Wai, mengatakan 
pemilihan rotan juga menjadi salah 
satu cara untuk mengangkat keraji¬ 
nan khas Kalimantan Utara. Haris 
mengatakan, rata-rata per bulan 
omzet yang didapatkannya sekitar 
Rp 30 juta, itu jika sedang sepi. 

“Jadi masyarakat di sana adalah 
petani. Kemudian sambil menung¬ 
gu panen mereka menjadi perajin 
rotan dan dikirim ke kami,” kata 
Haris, Jumat (1/11/2019). 

“Jika sedang ramai dan ban¬ 
yak tamu datang ke Kalimantan 
Utara, bisa sampai Rp 50 juta. 
Karena mereka biasanya borong 
oleh-oleh khas daerah,” kata dia. 

Dia mengatakan, setiap satu je¬ 
nis atau motif hanya dibuat mak¬ 
simal 6 buah. Jadi produk tas atau 
dompet rotan ini adalah edisi ter¬ 
batas. Harga tas dibanderol mulai 


dari Rp500.000 sampai Rp 1,5 juta. 
Ini di sesuaikan dengan motif 
dan tingkat kesulitan tas rotan itu 
sendiri. Namun, jika ada pelang¬ 
gan yang ingin memesan secara 
custom maka dia bersedia untuk 
membuatkannya kembali. “Kami 


juga selalu memperhatikan tren 
yang sedang berlangsung, kami 
ingin mengikuti pasar maunya 
seperti apa supaya kami tidak ter¬ 
jebak di motif dan model jadul 
jadi bisa juga digunakan oleh anak 
muda,” tambahnya. 


Menurut dia, kebanyakan anak 
muda di wilayahnya tidak mau 
menggunakan tas berbahan dasar 
rotan dengan alasan model yang 
kurang cantik dan terkesan tua. 

“Anak muda biasanya tidak mau 
pakai tas rotan, alasannya tidak mo¬ 
dis. Tapi saya berusaha membuat 
tas-tas ini se-modis mungkin supaya 
ABG mau pakai,” tambah dia. 

Haris menjelaskan, dia memu¬ 
lai bisnis tas rotan ini sejak 2014 
dan sudah ada sekitar ribuan tas 
yang diproduksinya. Sebelum me¬ 
nekuni kerajinan ini, dia bekerja 
di percetakan. Namun karena 
kondisi ekonomi yang tidak me¬ 
nentu maka perusahaannya tutup 
dan akhirnya dia memilih rotan 
menjadi usaha barunya. 

Dia menceritakan kepala daerah 
di Kalimantan Utara sangat men¬ 
dukung usaha kerajinan rotan. 
Haris mencontohkan di mana pega¬ 
wai negeri sipil (PNS) yang meng¬ 
gunakan tas rotan dan batik khas 
Malinau. “Jadi harus khas Malinau 
tidak boleh dari luar. Ini jadi salah 
satu bentuk dukungan untuk per¬ 
ajin seperti kami,” ujarnya. (DTK) 


Raup Untung dari Cuka Apel Sehat 


JAKARTA - Seorang pria asal Ja¬ 
karta, Verga Safudin (34), memilih 
bertolak ke Bah demi melanjutkan 
pekerjaannya di bidang manajemen 
dalam sebuah perusahaan perhiasan 
dari perak 13 tahun yang lalu. Kala itu, 
ia yang terbiasa dengan budaya orang 
Jakarta, merasa kagum dengan ke¬ 
biasaan masyarakat di Bali yang mulai 
beralih ke cara hidup sehat, termasuk 
dalam mengonsumsi makanan mau¬ 
pun produk kecantikan. 

Akhirnya, pada 2008 Verga memi¬ 
lih keluar dari perusahaan tempatnya 
bekerja dan memulai bisnis kecil-ke¬ 
cilan yang ia dirikan dengan nama 
Verdure. Verdure menjual berbagai 
macam produk seperti makanan se¬ 
hat, dan produk kecantikan alami. 

“Saya pindah ke Bah pada tahun 
2006, selama 2 tahun saya bekerja di 
perusahaan perhiasan dari perak di 
bidang manajemennya. Dari situ saya 
melihat cara hidup orang Bali sangat 
jauh berbeda dengan orang Jakarta. 
Orang-orang di Bali lebih health con- 
sume,” kata Verga kepada detikcom, 
Kamis (31/10/2019). 

Pertama kali, Verga memulai 
bisnisnya dengan mengimpor bibit 
rumput gandum atau wheatgrass dari 
Australia. Ia kemudian mengembang¬ 
kan usahanya menjual wheatgrass 
tersebut, yang biasanya diolah men¬ 
jadi jus. Kemudian, ia juga menjual 
biji-bijian gandum yang juga produk¬ 
sinya sendiri. 

Pada pertengahan tahun 2016, Verga 
yang sudah menjual 4 produk sehat 
merasa ada yang kurang. Kala itu, 
permintaan masyarakat Indonesia 
terhadap produk cuka apel mening¬ 
kat. Akhirnya, ia memutuskan untuk 
membuat cuka apel lokal, yang bahan 
bakunya ia buat dari apel Malang den¬ 
gan modal sekitar Rp 2.000.000. 

“Pada saat kita mutusin mau kem- 
bangin ini sama partner saya, karena 
orang Indonesia cukup aware dengan 
cuka apel. Dan kita lihat di Indone¬ 


sia kan ada apel lokal, apel Malang, 
ya kita coba mulai dan akhirnya kita 
kembangkan. Modalnya nggak besar 
waktu itu, batch kecil, ya sekitar Rp 
1.000.000-2.000.000,” jelas Verga. 

Verga sendiri memerlukan sekitar 
enam bulan untuk mengenalkan pro¬ 
duk cuka apelnya yang memiliki per¬ 
bedaan dengan cuka apel impor. 

“Kira-kira 2,5 tahun lalu, 2016 per¬ 
tengahan kita mulai buat cuka apel. 
Itu kita benar-benar baru mulai dan 
kita launching-nya 2 tahun yang lalu, 
dengan nama Pure & Simple, 6 bulan 
itu Idta masih percobaan,” ujar Verga. 

Cuka apelnya tersebut diproduksi 
dengan menggunakan keseluruhan 
bagian apelnya (bijinya dibuang). 
Menurut Verga, bedanya dengan cuka 
apel impor adalah hasil fermentasi 
apelnya tak disaring. Sehingga, kon¬ 
sumen memperoleh cuka apel yang 
utuh tanpa disaring. 

“Yang membedakan punya kita se¬ 
lain lokal, kedua itu sari-sarinya kita 
ikut dijual. Biasanya yang pabrikan 
punya sudah difilter. Yang ada di pas¬ 
aran itu biasanya sudah difilter dan 
dipanaskan supaya dia stabil dan bak¬ 
terinya mati. Yang punya kita masih 
raw, bakterinya itu semua mengun¬ 
tungkan dari cuka apel. Biasanya, pro¬ 
duksi pabrik itu difilter agar nanti sisa 
fermentasinya digunakan lagi untuk 
fermentasi selanjutnya,” jelasnya. 

Ia pun memastikan, cuka apelnya ini 
punya manfaat lebih tinggi, baik un¬ 
tuk dikonsumsi maupun digunakan 
sebagai perawatan wajah. 

“Kalau untuk diminum bagus untuk 
pencernaan karena punya bakteri pro- 
biotic. Dan juga ada efek fat burning, 
bagus untuk diet. Itu yang dikonsum¬ 
si. Kalau tidak dikonsumsi orang pakai 
untuk toner wajah,” imbuhnya. 

Kini, Verga sudah memproduk¬ 
si sebanyak 1.000 liter cuka apel per 
bulan. Ia mengungkapkan, omzet 
dari cuka apel saja dalam satu bulan 
bisa mencapai Rp 100 juta. (DTK) 


TEKA TEKI SILANG #015 

I MENDATAR 

j 1. Tidak sedikit. 5. Kali besar. 8. Benua orang kulit putih. 9. Pudari 
j warnanya. 10. Tidak kalah. 11. Kembang gual. 13. Undian uang perkumpulan. I 
j 15. Padang tandus. 18. Sulut dengan api. 20. Imbangan praktek. 22. Mata (Arab), j 
| 23. Peta (Inggris). 24. Genial and Gentle. 25. Gelanggang. 26. Natural. I 
127. Ginjal. 29. Penerbangan Jepang. 30. Pasangan oma. 31. Programa.! 
| 31. Cairan pekat dan lengket dari batang pohon. 33. Sebuah bilangan. 36. j 
I Tingkat keadaan yang menentukan hidup atau mati. 38. Cicil. 41. Ibu jari. I 
I 42. Beralih tempat. 43. Pendapat. Pendapat. 44. Sisa. 45. Hari berakhirnya dunia. I 

S I 

i MENURUN 

j 1. Lomba. 2. Anak yang ditinggal mati bapaknya. 3. Tiram. 4. Meriam tomang. j 
j 5. Perahu. 6. Kelak. 7. Mau. 12. Kehendak akan sesuatu supaya dijalan den- j 
| gan bersungguh-sungguh. 14. Keserta-mertaan. 16. Belai. 17. Alat pembayaran I 
I yang sah. 18. Negeri kincir angin. 19. Negara sepakbola asal Eropa Timur. 20. I 
I Bahasa nasional Philipina. 21. Sebutan lain. 28. Kamar (Inggris). 29. Pulau di j 
! Indonesia yang banyak penduduknya. 33. Farmasi dalam ketentaraan. 34. Bagian ] 
| dari ban kendaraan. 35. Tolak. 36. Kaku (bulu/ kumis). 37. Mata kecil. 39. Dobel, j 
| 40. Istirahat; jeda waktu. j 


1 



2 


3 


4 


5 


6 



7 


♦ ' 1 

► ♦ 



♦ '< 

► ♦ 

8 





► ♦ 


V 

♦ ♦ 


9 



. 



♦ 


V 

♦ ◄ 

10 







♦ i 

► ♦ 

* 1 

♦ ◄ 


f- J 

V 




♦ 

♦ < 
♦ 


V < 


W 

► ♦ 

f i 


11 


12 






v 

13 



14 







V 

15 

16 


17 



♦’l 

► ( ♦ 




18 




19 

♦ ◄ 


► ♦ 



20 




21 


► i 

♦ - 

► ♦ 


V 


♦ i 

22 





v 

+ 4 


7, 



♦ < 
£ 


► ♦ 
♦ 

23 



V 

24 



♦ 

V 


♦ < 
► ♦ 


25 





V 

i_± 

v' 

V 

f f 


26 






>: 



27 


28 

V 

♦ • 

29 



V 


> 



♦ - 
► ♦ 


►% 

♦ 


N 

▲ 

30 



C\ 


♦*« 


< 

► ♦ 


31 





♦ ◄ 
♦ 


r? 

♦ < 



32 








V ♦ 

♦ < 

vi 

33 


34 


35 

E 

v 




36 



37 



► ♦ 
♦ 


|**3 

38 


39 



40 



► ♦ 


H 


y 


♦*« 

♦ 


►V 

♦ < 


W 


41 






►% 


v 

42 



n 




V 

♦ i 

► ♦ 



43 





rr 

♦ < 


V 

V 


44 









45 



] 










www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 













































































































ANEKA RAGAM 


4 NOVEMBER -10 NOVEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


07 


MASKOT PON 2020 


Yuk, Kenalan sama 



FILOMINO #015 


* 


Kangpho: Kangguru Pohon Mantel Emas | Drawa: Burung Cenderawasih 


Ikat pinggang: 

Desain ukiran khas Papua 


Mahkota: 
Gambaran puncak 
Gunung Jayawijaya 



4 

1 

5 

1 

4 

1 




6 

1 









5 

1 




8 



1 



4 

1 



1 



5 


1 



4 

1 



1 

4 


4 


5 


1 


1 



4 

2 

1 


1 





1 




1 



1 



7 


1 



5 

1 


1 


5 

1 



6 

3 






3 








1 


1 

7 

1 



1 

3 

1 



Filomino adalah teka-teki mengisi angka dari 2 sampai 9 ke dalam kotak-kotak kosong. 
Angka-angka yang dimasukkan harus sesuai dan berada disekitar angka yang telah tertera, 
dengan jumlah angka yang ditulis - harus sesuai dengan angka yang tertera. 

Angka 1 tidak lagi dimasukkan karena hanya 1 kotak, sementara angka 2 harus diisi didekat angka 
2 yang ada sehingga menjadi 2 kotak bersambung. Begitu pula 3 harus ditulis di dekat 3. 
Selanjutnya hingga angka 9 yang rangkaiannya harus diisi sampai berjumlah 9 kotak bersambung. 


1 







5 

6 



7 



4 


1 


9 


2 


3 




8 





8 


4 


2 




3 


5 




4 


3 


6 





3 




9 


6 


4 


2 


6 



8 



8 

9 







3 


Sudoku adalah teka-teki angka yang digemari di 
seluruh dunia. Sangat menyenangkan untuk di¬ 
mainkan, tetapi bisa rumit dan membingungkan 
pada awalnya. 

Tujuannya adalah untuk mengisikan angka-an¬ 
gka dari 1 sampai 9 ke dalam jaring-jaring 9x9 
yang terdiri dari 9 kotak 3x3 tanpa ada angka 
yang berulang di satu baris, kolom atau kotak. 


gmys —-Believe /t or JVbtA 



|6> THE LONGEST WCRD 1VIAT CAN BE 
OS1N& THE KEYS OM OHLV <°>G£)§ OF 

THE tfEVBoARD.^ 


Distributcd by Arvdrevrs 



IN 2015 CAMAtlAN A«1KoNAOT 

HAPfieU? 

P£LEA66l> WIS> FlR&T AL80NV 

WHICH WA&RKOPtsep 
IN SFACfi' 


0066PH M6RLIKI 

INTSWC6D THE InNEHTioN Of 

tfOLLfcfc SKATfcS 

6V' Ty\m WTO A PARTV 

\MMIL£ RAYtrte? "THE V/IOUN 

ANO ACClDEWlAUY CHASMWlG- 
ikjio A MiRj&Rr 


9-19 


© 2019 Ripley Entertalnment Inc. 


iww.gocomlca.com 


ICO 

«ww.ripleys.com 


Ripky’s-Percaya atauTidak! 

“MESIN KETIK atau TYPEWRITER merupakan kata terpanjang yang dapat 
diketik pada satu suku kata dalam satu deret keyboard.” 

“Pada tahun 2015, seorang astronot asal Kanada, Chris Hadfield merilis album 
musik pertamanya yang direkam di luar angkasa.” 

“joseph Merlin adalah orang yang pertama kali memperkenalkan 
penemuan sepatu roda. Hal ini dilakukan ketika dia menggunakan 
sepatu dengan roda di sebuah pesta sementara memainkan sebuah biola. 
Ia kemudian tanpa sengaja menabrak cermin.” 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 











































































Idham Aziz Jabat Kapolri 

Presiden Joko Widodo melantik 
Komisaris Jenderal Polisi Drs. Idham 
Aziz, M.Si. sebagai Kepala Kepolisian 
Negara Republik Indonesia. Acara 
pelantikan tersebut berlangsung di 
Istana Negara, Jakarta, pada Jumat 
(1/11) pukul 09.30 WIB. 

Keputusan Presiden Republik Indone¬ 
sia Nomor 97/Polri Tahun 2019 tentang 
Pengangkatan Kepala Kepolisian Neg¬ 
ara Republik Indonesia yang menjadi 
dasar pelantikan tersebut dibacakan 
terlebih dahulu oleh Sekretaris Militer 
Presiden Mayjen TNI Suharyanto. 

Setelahnya, Kepala Negara men¬ 
gambil sumpah jabatan Kepala Ke¬ 
polisian Negara Republik Indonesia 
sebelum penandatanganan Berita 
Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan 
dengan Menteri Dalam Negeri Tito 
Karnavian dan Panglima TNI Hadi 
Tjahjanto yang bertindak selaku saksi. 

“Demi Allah saya bersumpah bahwa 
saya akan setia kepada Negara Kesatu¬ 
an Republik Indonesia yang berdasar¬ 
kan Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia ta¬ 
hun 1945 serta akan menjalankan se¬ 
gala peraturan perundang-undangan 
dengan selurus-lurusnya demi darm¬ 
abakti saya kepada bangsa dan negara. 
Bahwa saya dalam menjalankan tugas 
jabatan akan menjunjung tinggi etika 
jabatan, bekerja dengan sebaik-baikn¬ 
ya, dan dengan penuh rasa tanggung 
jawab. Bahwa saya akan menjunjung 
tinggi Tri Brata,” ucap Presiden saat 
mendiktekan sumpah jabatan yang 
diikuti oleh Idham Aziz. 

Dalam acara pelantikan tersebut, 
Idham Aziz juga memperoleh ke¬ 
naikan pangkat satu tingkat lebih ting¬ 
gi dari yang sebelumnya Komisaris 
Jenderal Polisi menjadi Jenderal Polisi. 
Kenaikan pangkat tersebut tertuang 
dalam Keputusan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 98/Polri Tahun 2019 
tentang Kenaikan Pangkat Dalam 
Golongan Perwira Tinggi Polri. 

Penanggalan dan penyematan tanda 
pangkat baru Kepala Kepolisian Negara 
Republik Indonesia kepada Idham Aziz 
dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. 

Sebelumnya, Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR) telah mengesahkan 
pengajuan Idham Aziz menjadi Kapol¬ 
ri dalam rapat paripurna Masa Sidang 
I Tahun 2019-2020 yang digelar di 
Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 
pada Kamis, 31 Oktober 2019. (R01) 

DPRP Nilai Pemekaran 
Papua Harus Ikut UU 

Dewan Perwakilan Rakyat Papua 
menilai aspirasi pemekaran, tak mes¬ 
ti langsung ditindaklanjuti Presiden 
Jokowi. Usulan pemekaran wilayah, 
menurut Ketua Dewan Perwakilan 
Rakyat Papua Yunus Wonda, harus¬ 


4 NOVEMBER -10 NOVEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


ANTAR BANGSA 


nya melalui mekanisme aturan pe- 
rundangan-undangan yang berlaku. 

“Pada prinsipnya kita mendukung 
pemekaran Provinsi Papua, tapi kita 
juga harus realistis melihat kondi¬ 
si Papua. Sebab usulan pemekaran 
provinsi itu ada hal mendasar yang 
harus disiapkan seperti kesiapan ad¬ 
ministrasi, infrastruktur, lalu SDM. 
Artinya, tidak bisa pemerintah pusat 
langsung memutuskan,” terang dia di 
Jayapura, Rabu (30/10). 

Seperti usulan pemekaran Papua Se¬ 
latan yang kabarnya sudah disetujui 
Presiden Jokowi, sambung Yunus, dia 
khawatir bila terwujud, bakal sema¬ 
kin memarginalkan orang asli Papua. 
Dimana saat ini, jumlah penduduk 
transmigrasi di wilayah Selatan Pap¬ 
ua, lebih banyak dari penduduk asli. 

“Seperti yang terlihat di wilayah ka¬ 
bupaten Merauke, Keerom, dan Jay¬ 
apura. Sebab yang kita khawatirkan, 
terjadi kepunahan orang Papua. Kita 
lihat 25 tahun ke depan, posisi Papua 
seperti apa?,” ujar ia. 

Sementara bila kekhawatiran itu ter¬ 
jadi, dia minta agar tak menyalahkan 
pemerintah pusat. Sebab aspirasi pe¬ 
mekaran itu datang dari Papua sendiri. 

“Sebagai wakil rakyat saya nilai 
pemekaran provinsi belum saatnya 
dilakukan. Yang pasti, SDM harus 
disiapkan dulu,” singkatnya. 

Sebelumnya, Presiden Jokowi 
memberikan sinyal untuk peme¬ 
karan provinsi di Papua. Namun 
untuk saat ini, dia akui masih dalam 
proses moratorium sambil menung¬ 
gu usulan dari Papua. (P01) 

PT di Amerika Ajar Seni 
Asal Pribumi 

Di Santa Fe, sebua kota di negara 
bagian New Mexico, Amerika Serikat 
sebuah perguruan tinggi yang unik 
mengajarkan seni dan budaya kon¬ 
temporer asli Amerika selama lebih 
dari 55 tahun kepada mahasiswanya. 

Ini lah satu-satunya perguru¬ 
an tinggi yang menarik baik bagi 
warga pribumi Amerika maupun 
non-pribumi dari seluruh negeri, 
untuk mengeksplorasi kemampuan 
artistik mereka sambil belajar lebih 
banyak mengenai beragam budaya 
asli di tanah air mereka. 

The Institute of American Indian 
Arts (Institut Seni Indian Amerika) 
di Santa Fe, New Mexico, berdiri di 
tengah pemandangan gurun yang 
menakjubkan di barat daya Amerika 
Di kampus seluas 56 hektar ini, seki¬ 
tar 500 siswa mempelajari seni dan 
budaya asli Amerika kontemporer. 

Pimpinan Institut ini Robert Martin, 
anggota suku Cherokee. Ia mengatakan 
rata-rata sekitar 100 anggota suku Indi¬ 
an kuliah di perguruan tinggi ini. 

“Jadi sangat beragam. Dan, tentu 
saja, kami juga memiliki mahasiswa 
non-pribumi, kami terbuka bagi 
semua orang, tetapi misi kami akan 
selalu mencerminkan perspektif 
pribumi atau penduduk asli. Saya kira 
ini aspek penting yang kami miliki di 
sini, rasa kebersamaan, hampir seper¬ 
ti keluarga,” kata Robert Martin. 

Daniel Yazzie Natonabah juga mera¬ 
sa demikian. “Tumbuh di lingkun¬ 
gan pelestarian saya sepenuhnya 
terisolasi, saya dikelilingi oleh suku- 
suku asli lainnya dan seluruh pers¬ 
pektif saya tentang dunia hanya Na- 
vajo. Tetapi ketika saya kuliah disini 


saya belajar perspektif lain dari suku 
Yaqui, Tohono Oodham, Pueblos,” 
kata Daniel Yazzie Natonabah. 

Sementara seorang siswa seni, Dolores 
Scarlett Cortez, mengatakan ia bekerja 
keras untuk menghormati orang-orang 
yang telah membesarkannya. Selanjut¬ 
nya ia mengeksplorasi asal muasalnya 
melalui seni grafis dan fotografi. 

“Ketika tumbuh dewasa saya mera¬ 
sa sangat merindukan asal saya kare¬ 
na orang tua saya tidak pernah mem¬ 
bicarakannya. Saya berharap bisa 
mengabdi pada komunitas saya un¬ 
tuk mendokumentasikan warga suku 
saya,” kata Dolores Scarlett Cortez. 

Perasaan untuk kembali mengabdi 
kepada masyarakat bukanlah hal baru 
di antara para mahasiswa, kata Mar¬ 
tin. “Jika kita bertanya kepada ma¬ 
hasiswa umumnya mengapa mereka 
melanjutkan ke universitas biasanya 
mereka akan menjawab, ‘Saya ingin 
memiliki pekerjaan’ Tetapi mahasisa 
kami akan mengatakan mereka in¬ 
gin mengabdi kepada keluarga dan 
komunitas ‘ Dan itu membuat maha¬ 
siswa kami berbeda,” kata Martin. 

Banyak lulusan perguruan tinggi 
ini kembali mengajar di sana berta¬ 
hun-tahun kemudian. Anthony De- 
iter, yang lulus 25 tahun yang lalu, 
mengajarkan konsep baru dalam 
pembuatan film; kubah digital tempat 
pemirsa menonton gambar bergerak 
pada layar bulat dan bukannya layar 
datar. Teknologi baru ini sangat co¬ 
cok mengingat latar belakang asaln¬ 
ya. Anthony adalah profesor virtual, 
game, dan simulasi IAIA. 

“Kami adalah budaya asli, dan kami ti¬ 
dak linear, kami bulat. Dan tiba-tiba ada 
media yang benar-benar berbaur den¬ 
gan kami untuk menceritakan kisah-ki¬ 
sah kami di babak itu,” kata Deiter. 

Yang dikatakan Deiter secara te¬ 
knologi dan budaya menjadi kes¬ 
eimbangan yang sempurna. “Saya 
rasa mereka memperkirakan sejak 
lahirnya Hollywood, 4000 film tel¬ 
ah melibatkan penduduk pribumi 
Amerika. Tantangan saya terhadap 
industri adalah ini, baiklah kami telah 
mendengar apa yang Anda katakan 
mengenai kami, sekarang Anda akan 
mendengar apa yang harus kami un¬ 
gkapkan mengenai kami,” kata Deiter. 

Para mahasiswa mengekspresikan 
pendapat mereka dengan lantang 
dan jelas, di kampus, di museum se¬ 
kolah, dan di seluruh dunia. (VOA) 

Atlet Papua Komit 



Pemuda (Disorda) Provinsi Pap¬ 
ua Alexander Kapisa memastikan 
seluruh atlet bumi cenderawasih, 
siap mendulang medali pada per¬ 
helatan Pekan Olahraga Pelajar 
Nasional (Popnas) XV dan Pekan 


Paralympic Pelajar Nasional (Pepar- 
nas) XI2019 di Jakarta dan Bandung. 

Hal ini disampaikan Alexander usai 
rapat bersama staf jajaran Disorda 
Papua, Jumat (1/10), di Jayapura. 

Ia katakan, dari informasi terakhir 
sekitar 241 atlet maupun ofisial akan 
diterjunkan mengikuti dua iven na¬ 
sional tersebut. Yakni Peparpenas 07 
s/d 13 November 2019, serta Popnas 
14 s/d 25 November 2019. 

“Kalau untuk Popnas ada 213 atlet 
yang kita kirim ke Jakarta dan Band¬ 
ung. Kemudian 28 atlet Papua yang 
juga turun di ajang Peparpenas. Semen¬ 
tara untuk atlet Peparpenas, seluruhnya 
sudah berada di Jakarta. Sedangkan 
para atlet Popnas, baru dikumpulkan 
dan dilepas pada 13 November 2019 
mendatang di Jayapura,” tuturnya. 

Kepala Bidang Pembudayaan Olah¬ 
raga pada Dinas Olahraga dan Pemu¬ 
da Provinsi Papua, Timotius Matuan 
katakan, persiapan mengikuti dua 
agenda nasional itu sudah maksimal. 
Para atlet Popnas yang juga saat ini 
masih menjalani pemusatan latihan, 
dijadwalkan segera kembali ke Jayapu¬ 
ra pada 9 November 2019 mendatang. 

“Kita optimis, kontingen Papua 
akan mampu mendulang medali, 
sebab ada atlet pelatnas yang ikut di¬ 
turunkan pada dua iven itu. Apalagi 
hasil dari dua iven ini akan menjadi 
tolak ukur menuju PON dan Pepar- 
nas 2020 di Bumi Cenderawasih”. 

“Saya yakin bisa masuk 10 besar, 
karena atlet yang diturunkan potensi 
yang menjanjikan,” ujarnya. 

Diketahui, sebanyak 28 atlet yang 
mengikuti ajang Peparpenas, bakal 
turun di 6 cabang olahraga. Semen¬ 
tara 213 atlet Popnas bakal turun di 
13 cabang olahraga. 

Untuk 13 cabor yang diikuti kontin¬ 
gen Papua pada ajang Popnas, yakni 
Angkat Besi, Atletik, Bola Voli Pasir, 
Bulu Tangkis, Judo, Dayung, Karate, 
Panahan, Pencak Silat, Renang, Sepak 
Takraw, Taekwondo, Tarung Derajat. 
Sedangkan 6 cabang olahraga yang 
diikuti atlet Papua di Peparpenas, 
yakni Boccia, Atletik, Renang, Catur, 
Tenis Meja, Bulu Tangkis. (P02) 

Jokowi Lantik Anggota 
Komisi Kejaksaan Kl 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) 
pada Jumat (1/11), melantik anggota 
Komisi Kejaksaan Republik Indone¬ 
sia untuk masa jabatan tahun 2019- 
2023. Pelantikan tersebut digelar sele¬ 
pas pelantikan Idham Azis sebagai 
Kapolri di Istana Negara, Jakarta. 

Pelantikan tersebut berdasarkan 
pada Keputusan Presiden Repub¬ 
lik Indonesia Nomor 62/M Tahun 
2019 tentang Pemberhentian dan 
Pengangkatan Keanggotaan Komisi 
Kejaksaan Republik Indonesia yang 
dibacakan oleh Sekretaris Kemente- 
rian Sekretariat Negara Setya Utama 
di awal acara pelantikan. 

Kesembilan nama yang terdiri atas 
3 perwakilan pemerintah dan 6 dari 
unsur masyarakat tersebut ialah: 1. 
Dr. Barita L.H. Simanjuntak, S.H., 
M.H., CFrA. sebagai ketua merang¬ 
kap anggota, mewakili pemerintah; 
2. Sdr. B abui Khoir H., S.H., M.H., 
sebagai wakil ketua merangkap an¬ 
ggota, mewakili pemerintah; 3. Sdr. 
Witono, S.H., M.Hum. sebagai an¬ 
ggota, mewakili pemerintah; 4. Sdr. 
Sri Harijati P., S.H., M.M. sebagai an- 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 















ANTAR BANGSA 


4 NOVEMBER -10 NOVEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 



ggota, mewakili unsur masyarakat; 
5. Sdr. Apong Herlina sebagai ang¬ 
gota, mewakili unsur masyarakat. 

6. Sdr. Resi Anna Napitupulu, S.H., 
M.H. sebagai anggota, mewakili un¬ 
sur masyarakat; 7. Dr. R. Muhamad 
Ibnu Mazjah, S.H., M.H. sebagai an¬ 
ggota, mewakili unsur masyarakat; 
8. Sdr. Bambang Widarto, S.H., 
M.H., sebagai anggota, mewakili 
unsur masyarakat; 9. Sdr. Bhatara 
Ibnu Reza sebagai anggota, mewaki¬ 
li unsur masyarakat. 

Para anggota tersebut diambil 
sumpahnya oleh Presiden Joko 
Widodo sebelum menandatangani 
berita acara pengambilan sumpah. 

Acara pelantikan diakhiri dengan 
pemberian ucapan selamat yang 
didahului oleh Presiden Joko Wido¬ 
do dan Wakil Presiden Maruf Amin 
untuk kemudian diikuti para tamu 
undangan. (R01) 

Sekolah di New Delhi 
Tutup Karena Polusi 

Pihak berwenang di ibukota India 
memerintahkan agar sekolah-seko¬ 
lah tutup hingga Selasa, mulai mem¬ 
bagikan masker ke murid-murid, dan 
menetapkan situasi darurat kesehatan 
umum sementara tingkat polusi uda¬ 
ra naik ke kadar berbahaya di kota 
berpenduduk 20 juta orang itu. 

New Delhi, salah satu ibukota yang 
paling tercemar di dunia, dilingkupi 
kabut asap abu-abu beracun pekan 
ini, sementara kualitas udara mero¬ 
sot ke tingkat terburuk sejak Januari. 

Seraya memperingatkan tentang 
dampak udara kotor bagi kesehatan, 
satu panel pakar yang ditunjuk Mah¬ 
kamah Agung hari Jumat menyatakan, 
“Perhatian khusus harus diberikan ke¬ 
pada anak-anak, lansia dan kaum rent¬ 
an” dan memperingatkan warga agar 
tidak berolahraga di luar ruangan. 

Menteri Utama Delhi Arvind Ke- 
jriwal mengumumkan pihak ber¬ 
wenang akan membagikan 5 juta 
masker antipolusi untuk siswa dan 
orang tua mereka. Ia mengatakan 
udara kotor itu disebabkan asap 
yang membubung di kota itu seka¬ 
rang ini, sewaktu petani di negara 
bagian-negara bagian sekitarnya 
membakar jerami di ladang untuk 
persiapan bercocok tanam. 

Kejriwal mencuit, “Delhi telah be¬ 
rubah menjadi kamar gas akibat asap 
dari pembakaran tanaman di negara 
bagian-negara bagian tetangganya. 
Penting sekali bagi kita untuk me¬ 
lindungi diri dari udara beracun ini.” 

Menurut beberapa dokter di New 
Delhi, yang telah lama memperingat¬ 
kan bahwa lingkungan beracun mem¬ 
buat warga rentan terpapar berbagai 
penyakit pernapasan, masker polusi 
tidak cukup melindungi warga dari 
udara kotor dan mengajurkan mas¬ 


yarakat agar sebanyak mungkin ting¬ 
gal di dalam ruangan. (VOA) 

Jokowi Minta Kenaikan 
Iuran BPJS Dipahami 

Presiden Joko Widodo melalui 
Peraturan Presiden (Perpres) Re¬ 
publik Indonesia nomor 75 tahun 
2019 tentang Perubahan atas Pera¬ 
turan Presiden nomor 82 tahun 
2018 tentang jaminan kesehatan re¬ 
smi menaikkan tarif iuran BPJS Kes¬ 
ehatan bagi peserta Pekerja Bukan 
Penerima Upah (PBPU) dan Bukan 
Pekerja sebesar 100 persen. 

Dengan kenaikkan tersebut, man¬ 
tan Walikota Solo ini pun meminta 
masyarakat untuk memahami, bahwa 
langkah tersebut bukan untuk mem¬ 
beratkan masyarakat miskin. Pemer¬ 
intah, kata Jokowi sudah mengge- 
lontorkan anggaran puluhan triliun 
rupiah demi membantu masyarakat 
kurang mampu untuk berobat. 

“Padahal supaya kita semuanya tahu, 
tahun 2019 kita telah menggratiskan 
96 juta rakyat kita yang pergi ke Ru¬ 
mah Sakit (RS) yang ada di daerah. 
96 juta kita gratiskan lewat penerima 
bantuan iuran (PBI). Jadi anggaran 
total yang kita subsidikan ke sana Rp 
41 triliun. Rakyat harus mengerti ini. 
Tahun 2020 subsidi yang kita berikan 
pada BPJS sudah Rp 48,8 triliun ini 
angka yang besar sekali. Jangan sam¬ 
pai kesannya kita ini (memberatkan). 
Kita sudah subsidi dari APBN gede 
banget,” ungkap Jokowi dalam Rapat 
Terbatas di Istana Kepresidenan, Ja¬ 
karta, Kamis (31/10). 

Usai rapat terbatas, Menteri Kese¬ 
hatan Dr Terawan mengatakan pi¬ 
haknya akan melakukan sosialisasi 
dengan baik ke seluruh masyarakat 
sesuai arahan Presiden Joko Widodo. 
Namun ketika ditanyakan, strategi 
khusus apa yang akan dilakukannya, 
mantan Kepala RSPAD Gatot Subro- 
to ini, tidak menjelaskan dengan rin¬ 
ci. Ia hanya menekankan, bahwa neg¬ 
ara sudah mengeluarkan uang yang 
sangat banyak sekali untuk mensub- 
sidi masyarakat miskin. Sekali lagi, 
masyarakat yang mampu diminta 
untuk menerima kenaikkan tarif iu¬ 
ran tersebut dan taat membayar. “Ya 
nanti komunikasinya yang jelas ada¬ 
lah bahwa pemerintah sudah berbuat 
yang banyak, berbuat yang besar un¬ 
tuk masyarakat, intinya pemerintah 
sudah menggelontorkan anggaran 
yang besar sekali untuk membantu 
program ini agar berjalan dengan 
baik. Diperlukan keikutsertaan mas¬ 
yarakat yang sudah dinyatakan tidak 
perlu bantuan,” ujarnya. 

Sementara itu, kaum buruh tetap 
menolak kenaikan tarif iuran BPJS 
Kesehatan ini yang sudah diteken 
oleh Presiden Jokowi pada 24 Okto¬ 
ber 2019. Presiden Kofederasi Seri¬ 
kat Pekerja Indonesia (KSPI) Said 
Iqbal dalam siaran persnya kepada 
VOA mengatakan kenaikan tersebut 
akan semakin menurunkan daya 
beli masyarakat. 

Menurutnya, pendapatan yang 
diterima masyarakat di tiap Kabupat¬ 
en/Kota berbeda beda (termasuk nilai 
UMP/UMK berbeda). Hal ini menga¬ 
kibatkan daya beli terhadap kenaikan 
iuran tersebut juga berbeda-beda. 

“Misal iuran BPJS Kesehatan kelas 3 
menjadi Rp42 ribu dikalikan lima orang 
anggota keluarga; suami, istri, dan tiga 


anak. Maka pengeluaran bayar iuran se¬ 
tiap keluarga di seluruh Indonesia ada¬ 
lah sama yaitu Rp210 ribu,” kata Iqbal. 

Ia menambahkan walaupun buruh 
yang tinggal di Jakarta sudah berpeng¬ 
hasilan sebesar upah minimum Rp 
3,9 juta, hal ini tetap saja memberat¬ 
kan dan akan menurunkan daya beli. 
Apalagi kenaikan UMP yang kecil. 

Iqbal mencontohkan, bagi masyarakat 
di daerah dengan upah minimum kecil 
seperti Sragen, Jogja, Boyolali, Halma¬ 
hera, Pacitan, Banjaenegara, Subang, 
Papua, Mamuju, dan sebagian besar 
wilayah Indonesia yang upah mini¬ 
mum dan penghasilan masyarakatn¬ 
ya di bawah Rp 2 juta, akan semakin 
memberatkan. Bahkan menurutnya, 
kenaikan ini bisa menurunkan daya beli 
mereka sebesar 30 persen. 

“Solusi defisit dana BPJS Kesehatan 
seharusnya bukan menaikan iuran, 
tetapi dengan cara menaikkan jum¬ 
lah peserta pekerja formal. Karena 
iuran mereka setiap tahun otomatis 
naik. Saat ini jumlah pekerja formal 
yang menjadi peserta BPJS Keseha¬ 
tan hanya 30 persen dari total peker¬ 
ja formal,” katanya. (VOA) 

Sistem Pendidikan di AS 
Kecewakan Warga 

Sebagian besar orang Amerika 
mengatakan tidak puas dengan 
sistem pendidikan di negara itu. 
Mereka juga tidak punya banyak 
harapan bahwa sistem sekolah neg¬ 
eri akan bisa diperbaiki dalam wak¬ 
tu yang tidak terlalu lama. 

Gambaran yang tidak menyenang¬ 
kan itu muncul dari sebuah studi 
pendapat umum yang dirilis bulan 
ini. John Della Volpe adalah pemi¬ 
mpin studi yang diadakan oleh lem¬ 
baga RealClear Politics. Peserta studi 
itu dimintai pendapat dan harapan 
mereka tentang sistem pendidikan 
kelas satu SD sampai kelas tiga SMA, 
yang di Amerika disebut K-12. 

Volpe mengatakan, banyak orang 
Amerika menyatakan keprihatinan 
besar tentang kualitas pendidikan 
pada tingkat K-12 itu, dan akan 
menyampaikan keprihatinan mere¬ 
ka kepada para pejabat pemerintah¬ 
an dari semua tingkat. Menurutnya, 
mayoritas peserta polling menilai 
sistem pendidikan yang ada seka¬ 
rang “antara cukup dan buruk.” 
Hanya delapan persen peserta poll¬ 
ing yang mengatakan sistem pendi¬ 
dikan itu “sangat bagus.” 

Volpe menambahkan, banyak 
orang tidak mengharapkan akan ada 
perbaikan. Selain itu ditambahkan 
pula jika diyakini sekolah-sekolah di 
Amerika tidak akan dijadikan contoh 
bagi dunia dalam waktu 20 tahun ke 
depan. Amerika, tambah Volpe, harus 
melakukan banyak hal supaya bisa 
menjadi contoh bagi pendidikan yang 
berkualitas pada tingkat internasional. 

Sekolah negeri di Amerika men- 
subsidi pendidikan dari tingkat TK 
sampai kelas 12 atau kelas 3 SMA 
sehingga sekolah dapat dilakukan 
dengan cuma-cuma. Tiap negara 
bagian berhak mengatur sendiri 
sistem sekolah negerinya. 

Bantuan keuangan bagi sekolah 
negeri itu datang dari pemerintah 
negara bagian dan pemerintah lo¬ 
kal, sementara pemerintah federal 
menyumbang sebagian kecil dari 
seluruh dana yang dibutuhkan. 


09 jfcLelemuku 


Kebanyakan dana pendidikan itu 
diambilkan dari pajak harta ben¬ 
da penduduk setempat; karena itu 
seringkah ada perbedaan antara 
standar sekolah yang terdapat di ka¬ 
wasan “orang kaya” dan sekolah-se¬ 
olah di kawasan penduduk miskin. 

Keyakinan orang tentang kualitas 
sekolah K-12 di kawasan mereka 
sangat terkait dengan berapa besar 
penghasilan mereka. Kata Volpe, 
orang akan tiga sampai tiga setengah 
kali lebih yakin bahwa sekolah di dis¬ 
trik mereka lebih baik atau akan leb¬ 
ih baik lagi di masa depan, kalau tiap 
keluarga punya penghasilan AS$150 
ribu per tahun atau lebi, dibanding 
kawasan yang penghasilan rata-rata 
keluarga kurang dari AS$50 ribu. 

Karena itu ada kesan yang terus 
meningkat tentang “kesenjangan 
ekonomi” dan “kesenjangan pen¬ 
didikan.” Jadi, apa yang diharapkan 
rakyat Amerika dari sistem pendi¬ 
dikan K-12 mereka. (VOA) 


Demonstran Hongkong 
Protes Larangan TutupWajan 



Para demonstran pro-demokra¬ 
si Hong Kong melangsungkan 
demonstrasi unik pada hari Kamis 
(31/10) yang bertentangan dengan 
undang-undang darurat baru-baru 
ini yang melarang penutupan wajah. 

Para pengunjuk rasa akan merayakan 
Halloween dengan pawai di kawasan 
hiburan kota Lan Kwai Fong dengan 
mengenakan topeng yang menggam¬ 
barkan Carrie Lam, kepala eksekutif 
kota itu, Presiden China Xi Jinping 
atau pejabat pemerintah lainnya. 

Polisi Hong Kong mengatakan 
mereka akan mengerahkan petugas 
tambahan ke distrik itu, yang di¬ 
harapkan akan dijejali oleh pengun¬ 
jung pesta yang berkostum sesuai 
Halloween. Mereka akan meminta 
siapa pun yang dicurigai sebagai 
pengunjuk rasa untuk melepaskan 
topeng dari wajah mereka. 

Tetapi, topeng Halloween tidak 
termasuk dalam larangan itu, yang 
akan membuat sulit bagi polisi un¬ 
tuk membedakan antara seorang 
pemrotes dan seorang yang ingin 
bersuka ria merayakan Halloween. 

Ribuan demonstran bertopeng 
telah berunjuk rasa di jalan-jalan 
Hong Kong sejak Juni, dipicu oleh 
kemarahan atas RUU ekstradisi 
kontroversial yang berkembang 
menjadi tuntutan akan demokra¬ 
si penuh bagi kota yang dikuasai 
oleh China itu. Para pengunjuk rasa 
telah menyembunyikan identitas 
mereka karena takut akan pem¬ 
balasan dari pihak berwenang se¬ 
tempat, atau kekhawatiran bahwa 
informasi mereka akan diberikan 
kepada pemerintah China. (VOA) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 











OPINI 


10 


4 NOVEMBER -10 NOVEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


Dari Redaksi... 





segar yang baru yang dapat menghembuskan 
kelakuan kelakuan yang seng baik dan masih 
bercokol di tiap-tiap relug pikiran para pengawas 
pembangunan dan pemerintah ini. Sebab saat 
ini masyarakat mendambakan para pemimpin 
yang mampu mewakili rakyat tanpa ada syarat. 
Para pemimpin yang kemarin sudah turun tahta 
sudah bisa dibilang bersuara, namun masih ban¬ 
yak pekerjaan rumah yang mereka belum sele¬ 
saikan. Dan beban-beban itu seng bisa di buang 
dan disembunyikan di periode sekarang ini. 

Beban-beban seperti di bidang kesehatan, 
pendidikan, ekonomi, sosial, tatanan budaya 
dan kehidupan berpolitik saat ini yang saat ini 
yang sedang cekek leher masyarakat. 

Sementara beberapa oknum dari pihak-pihak 
yang tidak memiliki perasaan memanfaatkan 
saat-saat ini untuk kepentingan perut mereka, 
pelintir masyarakat demi keuntungan pribadi 
dan bodohi masyarakat untuk kepuasan diri dan 
kelompok. Hal ini akan jadi bola liar yang akan 
tarus dipermainkan jika para bapak dan ibu 
wakil rakyat yang terhormat saat ini malah ikut 
bagabung dengan mereka yang selama ini mem¬ 
bebani masyarakat. 

Sebab masyarakat desa saat ini sudah Ialah 
dengan segala tipu daya dan muslihat. Mere¬ 
ka terpaksa ikut dengan sajian yang ada sebab 
sudah seng banyak figur yang ini membimbing 
mereka ke arah yang baik. 

Masyarakat juga bersyukur sebab bapa bupati 
dan wakil bupati su gabung jurus untuk tuntas¬ 
kan semua beban yang masih ada. Tapi seng bisa 
mereka berdua sendiri yang karja. Harus ada 
pengawas yang baik seperti bapa ibu dewan ini. 

Akhirnya masyarakat cuma berharap agar se¬ 
gala nasib buruk yang selama ini masih menim¬ 
pa kabupaten ini dapat tercabut dan digantikan 
dengan suka cita. Sebab saat ini sudah ada peng¬ 
ganti wakil masyarakat yang baru dan bersih dan 
mampu untuk membimbing orang bawah den¬ 
gan hati yang terbuka . Semoga. (***) 


Menjaga Kedaulatan Bangsa 

Oleh: Albert Ali Wanggai Kabiay 


Kita belajar untuk memahami situasi Poli¬ 
tik kekinian yang sedang terjadi di negara 
ini, bukan berarti kita tidak tau, atau tidak 
memahami, banyak sekali elit - elit di nega¬ 
ra ini yang berbicara, membuat diskusi ten¬ 
tang problem dilematis yang terjadi di tanah 
Papua, sangat disayangkan karena mereka 
tidak pernah sama sekali memahami kul¬ 
tur dan budaya orang Papua, bahkan ada 
Orang Papua yang yang datang dari Papua 
dan dengan sengaja menjual isu Papua, baik 
menjual didalam negeri ataupun menjual ke 
luar negeri, kelompok inilah yang di sebut 
kelompok dengan tipe standar ganda, mere¬ 
ka juga mengelola media mainstream di Pap¬ 
ua bahkan di luar Papua, kadang hanya ber¬ 
ita propaganda yang terus mereka mainkan 
di media sosial, dengan menyasar kelompok 
anak - anak muda Papua yang memiliki pola 
berpikir yang sempit, akhirnya ada beberapa 
kebenaran yang diputar balikan. 

Salah satu contoh nyatanya adalah pem¬ 
bunuhan sadis tiga orang tukang ojek di 
Intan Jaya Papua oleh Kelompok kriminal, 
ketiganya merupakan warga sipil, tetapi hal 
ini dipolitisasi sedemikian rupa oleh bebera¬ 
pa kelompok di Papua dengan membuat isu 
sentral bahwa ketiga tukang ojek tersebut 
adalah anggota TNI ataupun intelijen Indo¬ 
nesia. Hal ini dilakukan oleh pihak - pihak 
yang memiliki kapasitas tertentu di Pap¬ 
ua dengan menggarap opini publik, tentu 
dengan bantuan beberapa negara - negara 
asing yang ingin mencaplok SDA alam Pap¬ 
ua yang kaya raya ini, orang - orang asing 
ini juga memiliki sumber daya dan logistik 
yang kuat, kelompok ini sangat berbahaya 
untuk kelangsungan hidup berbangsa dan 
bertanah air di Indonesia khususnya di Pap¬ 
ua, mereka ini sudah masuk kedalam sendi 
- sendi kehidupan di Papua, mulai dari ak- 
demisi, birokarsi, legislatif, politik bahkan 
agama, kalau tidak di proteksi dari sekarang, 
maka beberapa tahun ke depan negara ini 
akan terpecah - belah. 

Papua dan Aceh merupakan penyangga 
sejati untuk menahan kehidupan berbang¬ 
sa di Indonesia, di sisi barat ada negeri se¬ 


rambi Mekah Aceh dengan kekuatan Islam 
terbesar serta mayoritas , dan sisi timur ada 
negeri cenderawasih dan pusat Injil Kekris- 
tenan sejati yaitu Papua dan Papua Barat, jika 
Aceh dan Papua tidak di jaga dan dirawat 
dengan baik, maka sudah tentu kelangsun¬ 
gan negara ini akan terancam, bahkan bisa 
terpecah belah, hal inilah yang selalu diincar 
oleh sistem intelijen asing yang bermain di 
Indonesia, mereka sudah ada di Indonesia, 
dan sudah bermain menciptakan iklim non 
kondusif di Indonesia, mulai dari isu sep¬ 
aratisme, isu rasisme, isu agama, serta isu 
HAM terus - menerus dimainkan, jika kita 
tidak memproteksi negara dan wilayah In¬ 
donesia dari Sabang sampai Merauke, maka 
sudah tentu kerugian besar akan kita hadapi, 
apalagi sekarang dampak geopolitik global 
sudah kita rasakan di Indonesia, perang da¬ 
gang antara Cina dan Amerika tentu akan 
mempengaruhi, berbagai bidang mulai dari 
Poltik, agama, keamanan , hingga ekonomi, 
kedua negara ini tentu memiliki kebutuhan 
serta Sember daya yang besar untuk mem¬ 
bangun sistem bernegaranya, dan Indone¬ 
sia adalah salah satu negara yang dianggap 
dapat menunjang kedua negara tersebut, 
Indonesia adalah salah satu negara didunia 
yang memiliki cadangan SDA terbesar di 
Asia Tenggara, bahkan didunia, bahkan ada 
yang belum di explorasi. 

Untuk itu mari kita bersama - sama bahu 
- membahu menjaga kekayaan alam kita, 
menjaga lingkungan kita, menjaga persat¬ 
uan, toleransi kita bersama - sama sebagai 
saudara sebangsa dan setanah air, bumi 
pertiwi ini adalah rumah kita bersama, jan¬ 
gan sampai ada negara lain yang mencoba 
menggambil harta kekayaan kita, dan tugas 
menjaga kedaulatan bangsa bukan hanya tu¬ 
gas Pemerintah, TNI dan POLRI saja, tetapi 
merupakan tugas setiap elemen masyarakat. 

Jayalah Indonesiaku 

Jayalah Papuaku 

Salam Damai 

Penulis adalah Ketua DPT Pemuda Manda¬ 
la Trikora (PMT) Provinsi Papua 


Lelemuku. com 

Diterbitkan oleh CV. Batlax | Akta Notaris : Joni Sabono No : 32 tanggal 29 Agustus 2017 | NPWP : 82.895.393.5-941.00 | SIUP : 266/8101/P. 
Mik/XI/20i7 | TDP : 81013460332 

PEMBINA Drs. Nikodemus Batlayeri, Jack Sobuber, S.Kom PENANGGUNG JAWAB | PEMIMPIN PERUSAHAAN Albert Batlayeri PEMIMPIN 
REDAKSI Laura Sobuber STAF REDAKSI Aksamina Masela, Eva Bembuain, Anna Aurmatin. KONTRIBUTOR Ade Nasti (Sumut); Ari. S (Banten); Ashari 
Bharaduta, Dian Agustina (Jakarta); Samuel. M (Jatim); Anton, (Kalbar); Irwan (Kalteng); Fadly Syarif, Arman, Muhammad Akbar (Sulsel); Ricky Lodar (Papua) 
WEBMASTER | DESAIN Tim Batlax KEUANGAN | IKLAN Laura Sobuber SIRKULASI | PEMASARAN Roy Marten Cianghit 

ALAMAT REDAKSI Jalan Wolter Monginsidi no 02 , RT 03 , RW 04 , Saumlaki, Tanimbar Selatan, 97464 Kepulauan Tanimbar. Maluku, Indonesia 
REKENING : Bank Rakyat Indonesia (BRI), 0643 - 01 - 013296 - 53-3 atas nama CV Batlax EMAIL redaksi@lelemuku.com SMS/WA PENGADUAN 
081343199624 SMS/WA REDAKSI/IKLAN : 085254922161 



Setiap Staff Redaksi yang namanya tercantum disini telah dilengkapi Kartu Identitas dan Surat Tugas dalam menjalankan profesinya di lapangan. 

Dalam bertugas wartawan Lelemuku.com berhak menolak dan dilarang menerima serta meminta imbalan berupa apapun dari narasumber. 

Redaksi Lelemuku.com menerima kiriman informasi benma keeiatan masyarakat, lavanan nublik. berita, artikel, kritik, saran dan sebasainva melalui Email. Facebook. Twitter. SMS dan WA redaksi. 




www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 































SAMBUNGAN 


4 NOVEMBER -10 NOVEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


Dewan... 

trias politik di kabupaten ini 
dan berkontribusi pada pen- 
ingktan aktivitas sosial, ekonomi 
dan politk masyarakat, “ ujar dia 
Dikatakan momentum pelantikan 
ini dilaksanakan didalam suasana 
sukacita saat pelantikan Presiden 
dan Wakil Presiden. Hal ini menurut 
dia telah menyempurnakan pes¬ 
ta demokrasi Indonesia yang di¬ 
harapkan memberikan harapan 
baru bagi masyarakat Indonesia. 

“Kita kedepankan sikap demokra¬ 
tis, kerjasama dan kebersamaan yang 
mengedepankan masyarakat. Sebagai 
bagian integral dari bangsa kita ha¬ 
rus tingkatkan kerja pemerintah agar 
Kepulauan Tanimbar tidak tertinggal 
dalam arak-arakan gerbong pemban¬ 
gunan negara ini,“ jelas Batlayeri 
Dijabarkan sebagai salah satu lem¬ 
baga negara, DPR hadir untuk men¬ 
gawasi sehingga tidak ada kekuasaan 
yang tidak melampaui batas. 

“Sehingga kinerja pemerintah 
daerah dapat berjalan sesuai dengan 
demokrasi Pancasila sehingga rakyat 
dapat berpartisipasi dalam pemban¬ 
gunan daerah,“ ujar dia 
Sementara itu Bupati Petrus Fatlolon 
menyatakan pelaksanaan pelantikan 
pada 4 November karena masa bak¬ 
ti anggota DPRD periode 2014-2019 
telah berakhir pada 3 November na¬ 
mun karena bertepatan dengan hari 
libur maka pelaksanaan pengangka¬ 


tan anggota legislatif yang baru dilak¬ 
sanakan pada hari keija selanjutnya... 

“Rapat paripurna ini menjadi hari 
yang bersejarah bagi daerah dan mas¬ 
yarakat Kabupaten Tanimbar sebab 
menjadi tanggal peralihan anggota 
DPRD kepulauan tanimbar oleh sebab 
itu marilah kita mengucap syukur atas 
rahmat dan karunia sehingga momen- 
tun pengucapan sumpah janji dapat 
terlaksana dengan baik,” ujar dia. 

Dikatakan para anggota DPRD ini 
terpilih dengan variasi wakil rakyat 
yang baru dan memberikan pemaha¬ 
man baru kepada rakyat sebab mere¬ 
ka telah dipilih secara langsung oleh 
warga Tanimbar. “Saya memberikan 
apresiasi kepada masyarakat Tanim¬ 
bar yang memberikan hak konstitusi 
yang benar dan terlaksana dengan 
baik. Sementara dinamika dan rotasi 
politik merupakan hal yang alamiah 
dalam berkehidupan berbangsa dan 
bernegara. Sebab Indonesia mer¬ 
upakan negeara yang berkedaulatan 
rakyat,” jabar Fatlolon. 

Ia juga meminta agar para legislator 
yang baru ini agar mempertahankan 
DPRD yang bersih dan bekerja dan 
bermitra dengan harmonis dengan pe¬ 
merintah. Serta membangun konsoli¬ 
dasi yang sehat dan positif dengan ekse¬ 
kutif, tetapi tetap kritis dan konstruktif. 

“Sebesar apapun kepentingan 
partai poltiik, marilah kita priro- 
tisa kepentingan publik diatas 
kepentingan partai,” ujar dia (L01) 


Danlantamal.. 

Secara khusus untuk menjaga popu¬ 
lasi penyu agar tidak punah, Purwanto 
meminta seluruh masyarakat Tanimbar 
untuk turut melestarikan hewan langka 
dan sudah dilindungi oleh Undang-Un¬ 
dang (UU) Nomor 5 Tahun 1990 ten¬ 
tang Konservasi Sumber Daya Alam 
(SDA) Hayati dan Ekosistemnya dima- 
na pelaku perdagangan baik penjual dan 
pembeli satwa dilindungi seperti penyu 
bisa dikenakan hukuman penjara selama 
5 tahun dan denda sebesar Rp 100 juta 

“Keberadaan penyu semakin kurang 
dan mereka juga perlu kita lindungi 
karena penyu ini sekarang sudah me¬ 
masuki populasi yang cukup rawan. 
Kalau kita tidak ikut melestarikan maka 
akan punah dan itu sangat kita sayang¬ 
kan karena di Indonesia ini kita sangat 
beragam,keanekaragaman sumber ha- 

yang^mmipakan wujud pengabdian 
TNI yang bersinergi dengan kementeri- 
an dan lembaga lain untuk membantu 
mempercepat pembangunan di daerah 
menuju tercapainya kesejahteraan rakyat 

“Kegiatan yang berlangsung sebulan 
ini telah berhasil menyelesaikan berb¬ 
agai program pembangunan sasaran 
fisik dan non fisik sesuai jadwal yang 
direncanakan dan merupakan hasil 
kebersamaan dan gotong royong yang 
terpancar pada sikap, perilaku dan 
cucuran keringat masyarakat serta 
aparat pemda bersama personil satgas 
TMMD,” papar dia. 

Purwanto berharap kegiatan terse¬ 
but dapat meningkatkan motivasi dan 
kreatifitas hidup masyarakat ke arah 
kehidupan sosial yang lebih baik, ber¬ 
kala dan mandiri serta dapat menjadi 
refleksi kekuatan yang sangat besar dari 
segenap komponen bangsa yang memi¬ 
liki visi dan misi bersama guna menga¬ 
tasi berbagai persoalan masyarakat dan 
pembangunan di daerah. “Terima kasih 
dan apresiasi setinggi-tingginya saya 


yati yang ada di laut, untuk itu perlu kita 
jaga dan lestarikan bersama,” pintanya. 

Turut hadir pada kegiatan itu As- 
potmar Danlantamal IX Ambon 
Kolonel Marinir Nanang Purwoko, 
Kadifaslan Lantamal IX Ambon Let¬ 
kol Laut (KH) Jamaluddin, S.T, Ka. 
Akun Lanal Saumlaki Kapten Laut (S) 
Kristanto Basuki, Pasintel Lanal Saum¬ 
laki Kapten Laut (P) Agus Haryanto, 
Dankal P. Nustual Kapten Laut (P) 
Abson Nizam, S.E, Pa Ur. Opslat Pgs. 
Dansatma Lanal Saumlaki Lettu Laut 
(P) Yudianto, ADC Danlantamal IX 
Ambon Serda Bek Akbar Prihatin, Istri 
Aspotmar Danlantamal IX Ambon Ny. 
Nanang Purwoko, Ketua Jalasenastri 
Korcab III Cabang IX Eny Hartan- 
to, Prajurit Lanal Saumlaki, pengurus 
Jalasenastri Korcab III Cabang IX dan 
Saka Bahari Lanal Saumlaki. (L02) 

sampaikan kepada Pemda Tanimbar, 
instansi terkait dan seluruh masyarakat 
yang telah bahu-membahu bersama 
pesonil satgas TMMD menyelesaikan 
pembangunan sasaran fisik dan non 
fisik TMMD di wilayah Kodam XVI 
Pattimura. Kiranya kebersamaan ini ter¬ 
us terjaga,” tutupnya. 

Sebelumnya Dandim 1507 Saumla¬ 
ki Letkol Inf. Rahmad Saerodin, S.I.P 
mengaku bahwa pihaknya sebagai 
pekerja selalu bersinergi dengan Pe¬ 
merintah Kabupaten (Pemkab) Ta¬ 
nimbar melalui Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa (PMD) untuk 
pembangunan tiga jenis pekerjaan, 
yaitu rumah layak huni, jamban dan 
drainase di dua desa tersebut. 

“Dananya TMMD disiapkan oleh 
Dinas PMD sebesar Rp900juta dengan 
rincian Rp800 juta pengerjaan fisik dan 
Rp 100 untuk operasional upacara serta 
dana lauk pauk yang akan diberikan 
oleh masing-masing anggota ke tuan 
rumah. Kami melakukan pekerjaan 
pra TMMD pada 23 September untuk 
mencapai target 100 persen hingga 


BRI... 

Hadir pula pada saat penyerahan bantu¬ 
an yang dilaksanakan di halaman gedung 
gereja tersebut Bupati Kepulauan Tanim¬ 
bar, Petrus Fatlolon, SH., MH yang diwakili 
oleh Staf Ahli Bidang Pembangunan Sum¬ 
ber Daya Manusia (SDM) Yongki Souisa, 
S.STP, Wakil Uskup Wilayah Kepulauan 
Tanimbar dan Maluku Barat Daya (MBD) 
Pastor RD Simon Petrus Matruty, Camat 
Tansel, Kepala Desa (Kades) Sifnana dan 
masyarakat desa setempat. 

Tenun... 

Festival Indonesia ini dibuka un¬ 
tuk umum dan diramaikan dengan 
aneka pertunjukan seni budaya, 
produk-produk dari berbagai daer¬ 
ah, promosi paket wisata Indonesia, 
pasar kuliner tanah air dan sudut 
bermain anak-anak, termasuk per¬ 
mainan khas anak Indonesia. 

Ketua Dekranasda Maluku Widya 
Murad Ismail, mengungkapkan dir¬ 
inya telah merencanakan agar tenun 
ikat Tanimbar dan MBD bisa tampil 
di ajang ini jauh-jauh hari. Dengan 
membawa 22 rancangan terbaik 
yang bahan kainnya berasal dari para 
penenun tradisional. Widya pun 
menggandeng desainer besar Indo¬ 
nesia, Defrico Audy. Ia merancang 
busana berbahan tenun asal Tanim¬ 
bar dan MBD untuk ditampilkan di 
pentas fashion show tersebut. 

“Kita menggandeng desainer Audy 
dan membawa 22 rancangan kain 
tenun KKT dan MBD. Responnya 
luar biasa karena banyak yang belum 
tahu kalau Maluku juga punya tenun- 
tenun yang bagus,” ungkap Widya 
kepada pers di Ambon, Senin (28/10). 

Menurut istri Gubernur Maluku, 
Irjen. Pol. (Purn) Drs. Murad Ismail 
ini, selain diapresiasi oleh masyarakat 
Australia, ternyata komunitas Maluku 
di Perth juga banyak yang belum ter¬ 
lalu familiar dengan kekayaan tenun 
yang dimiliki Maluku. 

“Disana komunitas Maluku banyak 
dan mereka juga kaget karena ini 
luar biasa sebab tenun asal Maluku 
sangat bagus-bagus. Tenun asal Ma¬ 
luku sangat diapresiasi usai tampil di 
fashion show,” terang dia. 

Hadir di festival itu, selain Konjen 
Indonesia untuk Australia Barat, 
Dewi Gustina Tobing, terlihat pula 
Dubes Indonesia untuk Australia, 
Kristiarto Legowo, serta warga Aus¬ 
tralia lainnya. Sementara itu, rom¬ 
bongan Pemerintah Provinsi Maluku 
selain Ketua Dekranasda Provinsi 
Maluku, Widya Murad Ismail, tam¬ 
pak pula Ketua Dekranasda Kota 
Ambon Debby Louhenapessy, Ketua 


akhir Oktober’’ kata dia. 

Secara fisik, pelaksanaan TMMD di 
Desa Bomaki difokuskan pada pemban¬ 
gunan drainase sepanjang 200 meter (m), 
pembangunan rumah layak huni seban¬ 
yak 6 unit dan pembangunan jambanisasi 
17 unit dan di Desa Lermatang dibangun 
drainase sepanjang 300 m, pembangunan 
rumah layak huni dan pembangunan 
jambanisasi sebanyak 10 unit serta sasa¬ 
ran tambahan fisik lainnya adalah reha¬ 
bilitasi pagar Sekolah Dasar (SD) Naskat 
St. Fransiskus Xaverius Bomaki, rehabil¬ 
itasi ruang kelas SD Kristen Lermatang 
dan plafon rumah Pastori Jemaat Gereja 
Protestan Maluku (GPM) Lermatang. 

Kemudian kegiatan non fisik berupa 
penyuluhan tentang bela negara, wa¬ 
wasan kebangsaan, penyuluhan hukum 


| n | 

“Saya atas nama pribadi dan pemer¬ 
intah Kabupaten Kepulauan Tanimbar 
mengapresiasi dan patut mengucapkan 
terima kasih kepada pihak BRI khu¬ 
sus BRI Cabang Saumlaki yang selalu 
dan senantiasa bersinergi membangun 
Kepulauan Tanimbar melalui dana CSR 
di segala bidang,” Kata Bupati Fatlolon 
melalui sambutan yang dibacakan oleh 
Satf Ahli Souisa. Ucapan terima kasih 
juga disampaikan oleh Wakil Uskup Pas¬ 
tor RD Simon Petrus Matruty. (ADV) 


Dekranasda Tanimbar Joice M. Fot- 
lolon Pentury, Ketua Harian Dekra¬ 
nasda Provinsi Maluku Elvis Pattise- 
lano yang juga Kadis Indag Provinsi 
Maluku, serta Kadis Indag Kota Am¬ 
bon dan Tanimbar. 

Usai para model asal Australia 
menampilkan rancangan busana ber¬ 
bahan tenun ikat asal Maluku, Dubes 
Indonesia untuk Australia Kristiarto 
Legowo langsung mengundang Pem- 
prov Maluku untuk turut juga mengi¬ 
kuti festival yang akan berlangsung di 
Camberra, Autralia. 

“Pak Dubes Kristiarto Legowo be¬ 
gitu selesai menonton fashion show 
berbahan tenun Tanimbar Maluku 
langsung dekati saya mengucapkan 
selamat, dan beliau langsung men¬ 
gundang kita agar juga mengikuti 
festival di Camberra bulan Novem¬ 
ber akhir tahun ini, atau Februari 
tahun depan,” ungkapnya. 

Ia menegaskan, untuk memperke¬ 
nalkan budaya sekaligus kerajinan 
tangan asal Maluku seperti tenun 
ikat memang ada harga yang harus 
dibayar. Pasalnya untuk promosi, 
pasti selalu butuh biaya. 

“Kadang-kadang orang berpikir 
keluar negeri untuk jalan-jalan. Se¬ 
benarnya ini tidak, karena memang 
jauh-jauh hari telah kita rencanakan. 
Kita punya misi besar sejak awal ada¬ 
lah mengangkat dan memperkenalkan 
Tenun Tanimbar dan MBD lebih luas 
lagi. Promosi itu butuh uang, butuh 
proses. Kalau kita tidak berani melang¬ 
kah, kapan lagi? kapan lagi kita maju? 
kapan kita mau dikenal?” ujar Widya. 

Lanjutnya, fashion show yang diikuti 
Pemprov Maluku memang baru per¬ 
tama kali. Kendati demikian, untuk 
musik pernah diikuti oleh Kota Am¬ 
bon di ajang festival yang sama.“Baru 
kali ini kita tampil di fashion show. 
Provinsi Nusa Tenggara Timur malah 
sudah berulang kali ikut. Ini luar biasa. 
Saya sendiri terharu dan bangga meli¬ 
hat respon yang luar biasa, ketika kita 
menampilkan tenun asal Maluku dari 
Kepulauan Tanimbar dan MBD. Ker¬ 
ja kita tidak sia-sia,” tutupnya. (L02) 

dan kamtibmas, narkoba, lingkungan 
hidup dan penanaman pohon, penyu¬ 
luhan tentang kerukunan antar umat 
beragama dan penyuluhan tentang KB/ 
Kesehatan, pengobatan masai, dan pe¬ 
layanan Keluarga Berencana (KB), non- 
ton bareng TNI/Polri dan masyarakat, 
olahraga bersama, dan kerja bakti pem¬ 
bersihan fasilitas umum. Selanjutnya, 
wawasan kebangsaan dan peraturan 
baris berbaris bagi siswa SD dan Sekolah 
Menengah Pertama (SMP) serta kegia¬ 
tan keija bakti Pramuka bagi siswa Seko¬ 
lah Menengah Atas (SMA). 

Turut hadir pada kegiatan itu Wakil 
Bupati (Wabup) Tanimbar, Agusti- 
nus Utuwaly, S.Sos bersama staf, 
Forkopimda, anggota TNI dan mas¬ 
yarakat sekitar dua desa tersebut. (L01) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 














12 jfcLelemuku 


4 NOVEMBER-10 NOVEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


PERISTIWA 


Jokowi Janji Akan Kunjungi Tanimbar 


AMBON - Presiden Republik In¬ 
donesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) 
menyatakan dirinyinya memaskti- 
kan akan mengunjungi Saumlaki, 
Kabupaten Kepulauan Tanimbar, 
Provinsi Maluku pada kunjungan 
kerja pada awal tahun 2020 nanti. 

Hal ini disampaikan, Bupati Ta¬ 
nimbar, Petrus Fatlolon kepada awak 
media, di Bandara International Pat- 
timura Ambon, Senin (29/10) usai 
melakukan pertemuan dengan Pres¬ 
iden Jokowi dan rombongan yang 
mengunjungi pengungsi bencana 
gempa di Tulehu, Kecamatan Sala- 
hutu, Kabupaten Maluku Tengah. 

Fatlolon mengungkapkan janji Jo¬ 
kowi untuk mengunjungi Tanimbar 
disampaikan langsung saat rapat 
di lantai 15 Hotel Santika, Ambon, 
Minggu (28/10) pukul 21.00 itu. 

“Dalam rapat tersebut, dua kali 



beliau menjanjikan ke saya untuk 
mengunjungi Tanimbar, pertama 
kali ketika mau foto, dan kedua 
kali ketika jabat tangan untuk 
pamitan, pak Presiden katakan Pak 
Bupati tahun depan saya datang ke 
Saumlaki,” ungkapnya. 

Rapat itu sendiri turut dihadiri 
Menteri PUPR, Basuki Hadimul- 
jono, Menteri Perhubungan, Budi 
Karya Sumadi, Kepala BNPB, Doni 
Monardo, Gubernur, Murad Ismail, 
Wakil Gubernur, Barnabas Orno, 
dan Bupati/Walikota se-Maluku. 

Dirinya mengutarakan, kunjungan 
ke Tanimbar salah satu memastikan 
persiapan daerah tersebut menyambut 
rencana pembangunan kilang minyak 
gas (migas) Blok Masela yang dikelo¬ 
la oleh Inpex Masela Ltd. “Yang pasti 
Presiden RI sudah berjanji akan men¬ 
gunjungi Tanimbar^’ tandasnya. (L01) 


Bank Mandiri Saumlaki Siapkan Agen Bansos BPNT 


SAUMLAKI - PT. Bank Mandi¬ 
ri (Persero) Tbk KCP MMU 
Saumlaki di Kabupaten Kepulau¬ 
an Tanimbar, telah siapkan se¬ 
banyak 38 agen penyaluran Ban¬ 
tuan Sosial Bantuan Pangan Non 
Tunai (BPNT) yang tersebar di 
seluruh kepulauan tersebut. 

Menurut Branch Manager Bank 
Mandiri KCP Saumlaki, Halman 
pihaknya telah menyiapkan para 
agen dengan mendistribusikan 
kartu ATM pada Bulan November 
2019 ini kepada seluruh penerima 
manfaat se-Tanimbar sedangkan 
jumlah agen sendiri bisa berkem¬ 
bang seiring kebutuhan penerima 
bantuan hingga mencapai target 
satu agen untuk satu desa. 

“Kita mulai mendistribusikan 
kartu ATM itu awal bulan No¬ 
vember ini, nanti untuk seluruh 
penerima manfaat sekabupaten 
kita kasih ATM. Kemudian mer¬ 
eka bisa transaksi di agen-agen 
yang kita tunjuk tersebar seban¬ 
yak 38 agen seluruh kabupaten,” 
kata dia pada Rabu (30/10). 

Halman mengungkapkan yang 
akan menentukan layak tidak¬ 
nya penerima bantuan tersebut 
adalah Dinas Sosial Tanimbar 
melalui survey kemudian dilapor¬ 
kan kepada Kementerian Sosial 
dan dilanjutkan ke Bank Mandiri 
Pusat untuk pembuatan rekening 
serta ditangani oleh Bank Mandiri 


setempat dengan keuntungan leb¬ 
ih akurat. Direncakan pada Selasa 
(05/11) akan dilakukan launching 
untuk wilayah Kecamatan Tanim¬ 
bar Selatan (Tansel) dan pihaknya 
sendiri sudah menyiapkan seban¬ 
yak 2.912 Kartu Keluarga Sejahtera 
(KKS) bagi penerima bantuan. 

“Keuntungannya pasti lebiih 
bagus lewat bank Karena akan 
lebih akurat, penyerahannya ti¬ 
dak mungkin salah kasih karena 
harus ada KTP, kartu keluarga, 
tidak boleh diwakili, tidak ada bi¬ 
aya administrasi bank. Nanti si 
agen beli berasnya dari bulog dan 
dijual ke si penerima manfaat no- 
monal Rp 110 ribu per bulan per 
keluarga dengan jenis barang be¬ 
ras dan telur,” ungkapnya. (L02) 



Launching Lambang Kabupaten Kepulauan Tanimbar 


SAUMLAKI - Bupati Kepulauan 
Tanimbar, Petrus Fatlolon melaunch- 
ing Lambang Daerah Kabupaten 
Kepulauan Tanimbar, Selasa (29/10) 
di Gedung Kesenian Saumlaki. 

Acara yang dihadiri oleh para 
pejabat dan perwakilan mas¬ 
yarakat ini dilakukan setelah 
Peraturan Daerah Nomor 2 
Tahun 2019 tentang Lambang 
Daerah Kabupaten Kepulauan 
Tanimbar resmi ditetapkan pada 
tanggal 23 Oktober 2019. 

Fatlolon dalam sambutannya 
menyampaikan ucapan terima 
kasih kepada semua pihak yang 
telah mendukung program-pro¬ 
gram Pemerintah Daerah antara 


lain Perubahan Nama Kabupaten 
Maluku Tenggara Barat menjadi 
Kabupaten Kepulauan Tanimbar 
yang diikuti dengan perubahan 
logo daerah. 

“Saya atas nama Pimpinan Daer¬ 
ah, Bupati dan Wakil Bupati secara 
khusus menyampaikan ucapan 
terima kasih dan apreseasi kepa¬ 
da Pimpinan dan Anggota DPRD 
Kabupaten Kepulauan Tanimbar, 
Pemerintah Provinsi Maluku, 
Forkopimda dan Tokoh Agama 
yang telah memberikan dukun¬ 
gan penuh sehingga proses peru¬ 
bahan nama kabupaten termasuk 
logo daerah dapat berjalan den¬ 
gan baik” tambah Bupati. (KOI) 


39 Gempa Guncang Tanimbar Selama Oktober 


SAUMLAKI -Stasiun Geofisika 
Saumlaki sebagai perpanjangan 
tangan Badan Meteorologi, Kli¬ 
matologi dan Geofisika (BMKG) 
di Kabupaten Kepulauan Tanim¬ 
bar, Provinsi Maluku memberikan 
pantauan aktivitas gempabumi se¬ 
lama Bulan Oktober 2019 di sekitar 
wilayah kepulauan tersebut. 

Menurut rilis media dari Kepa¬ 
la Stasiun Geofisika Saumlaki, 
George F. A. Muabuay, S.Si., M.Sc 
bahwa berdasarkan magnitude 
terdapat 4 kejadian gempabumi 
dengan magnitude kurang dari 
3,0 SR, 34 kejadian gempabumi 
dengan magnitude sedang dian- 
tara 3,0 dan 5,0 SR dan 1 kejadian 
gempabumi dengan magnitude 
besar sekitar lebih dari 5,0 SR. 

Kemudian berdasarkan keda¬ 
laman terdapat 14 kejadian 
gempabumi dengan kedalaman 
dangkal kurang dari 60 km, 24 
kejadian gempabumi dengan 


kedalaman menengah diantara 
60 dan 300 km dan 1 kejadian 
gempabumi dengan kedalaman 
diatas 300 km serta tidak ada 
kejadian gempabumi yang dira¬ 
sakan maupun merusak. 

Beberapa gempabumi yang 
terjadi di periode ini didomi¬ 
nasi oleh gempabumi dengan 
kedalaman menengah. Pada 
umumnya gempabumi yang 
terjadi di sekitar Laut Banda, 
terjadi pada kedalaman me¬ 
nengah hingga dalam yang di¬ 
duga bersumber dari aktivitas 
zona subduksi di selatan Malu¬ 
ku akibat pertemuan Lempeng 
Samudera Indonesia-Austra¬ 
lia yang menunjam terhadap 
Lempeng Benua Eurasia. Se¬ 
dangkan untuk gempabumi 
dangkal dan lokal di sekitar 
Tanimbar diduga disebabkan 
oleh adanya aktivitas sesar lo¬ 
kal, yaitu sesar Tanimbar. (L01) 


Dinkes Gelar Car Free Day di Jalan Poros 


SAUMLAKI - Dinas Kesehatan 
(Dinkes) Kabupaten Kepulauan 
Tanimbar, menggelar kegiatan 
‘Car Free Day’ atau hari bebas 
kendaraan bermotor dengan tu¬ 
juan menjaga Kota Saumlaki di 
Kecamatan Tanimbar Selatan 
(Tansel) tetap sehat dan bebas 
emisi pada Jumat (1/11). 

Kegiatan tersebut digelar 
disepanjang jalan depan kantor 
Dinkes hingga Kantor Bupati 
Tanimbar di Jalan. Ir. Soekarno 
dengan kegiatan senam aerobik 
bersama, cek kesehatan gratis, 
penjualan produk unggulan dari 


Dinas Pertanian Tanimbar, safety 
reading oleh Satuan Lantas Polres 
Maluku Tenggara Barat (MTB) 
dan kampanye sehat. 

Turut hadir Staf Ahli Bupati 
Bidang Hukum, Politik dan Pe¬ 
merintahan Mesakh Rahande- 
kut, S.Pd, M.Pd, Staf Ahli Bidang 
Pembangunan dan Sumber Daya 
Manusia (SDM) Yongki Soisa, 
S.STP, para Pimpinan dan staf 
Satuan Kerja Perangkat Daer¬ 
ah (SKPD), Personil Kompi III 
Batalyon C Pelopor Brimob Pol¬ 
da Maluku dan Mahasiswa Aka¬ 
demi Kebidanan Tanimbar. (L01) 



www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 













